Terbit tiap hari, ketjoeali hari Minggoe dan hari besar Harga langganan di 
Indonesia: boelan af 1,75 3 … „5.— Loear Indonesia : 1 boelan f 2,50 ,, 6.—... 
Langganan sedikitnja 3 boelan Pembajaran mesti lebih doeloe. 


HOOFDREDACTEUR: HADJI A. SALIM 
DAGBLAD INDONESIA 'OEMOEM 


DRUKKERIJ MUSLIM INDONESIA Diterbitkan oleh ELECTRISCHE GONDHOMANAN 
86 TELEFOON No. 766 MATARAM (DJOKJA). 


Harga advertentie: baris sekali moeat f 0,50 sedikitnja 5 roepiah. Harga 
berlangganan moeat lain perdjandjian dan lebih moerah. Advertentie ketjil dalam 
roeangan ,,Ada goena" 6 baris sekali moeat f 1.— Pembajaran lebih doeloe Harga 
1 nummer 10 cent 


DIRECTEUR: St. TIRTOSOEPONO 
No. 78 Lembar PERTAMA. Ini hari 2 lembar. 
Rebo 5 Augustus 1931 


Perboeatan Fascist. Oleh: Sajid Basjir, Damascus. (Tersalin sengadja oentoek 
mustika"). 


Jalan soerat kabar As-Sjura di Mesir Sajid Basjir sekretaris ladjnah tanfidzijah 
bangsa Tripoli jang ada di Damascus telah memberi keterangan tentang 
kelakoean Italia di Tripoli seperti jang kita salin dengan ringkas di . bawah ini 
Pada tahoen 1928 terdjadi perdamaian antara Sajid Oeman Moechtar pemoeka 
ra'iat dan Marshal Bado Layo wali neger Tripoli-Bargah. Kedoea pihaknja sepakat 
dalam tempo selama - lamanja 50 hari memadjoekan sjarat-sjarat perdamaian, 
dan moejakat poela tidak akan melahirkan kelakoean atau sikap permoesoehan 
antara masing-masingnja. Sebeloem masa 50 hari habis, S. Oeman Moechtar 
telah selesai membitjarakan sjarat perdamaian tadi dengan teman-temannja. 
Sjarat-sjarat itoe tidak koerang dan tidak lebih daripada mandjaga keselamatan 
ra'iat dan negeri seperti berikoet: 1. Mengadak pemerintahan nasional jang 
merdeka berkoeasa seloeas-loeasnja atas negeri Tripoli -Bargah, dikepalai oleh 
seorang Islam jang dipilih oleh ra'iat. 2. Hendaklah Italia mengeloearkan orang- 
orang jang terpendjara dan memoelangkan orang jang diasingkan serta 
membiarkan mereka jang akan poelang. 3. Hendaklah Italia kembalikan harta 
benda ra'iat jang telah mereka rampas, dan membiarkan ra'iat akan memakai 
sendjata manapoen jang disoekainja. Wali negeripoen telah terima itoe sjarat, 
tetapi antara sjarat dari pehak ra'jat dan pehak pemerintahan hendak 
dipertimbangkan doeloe kepemerintah agoeng di Italia, ia minta soepaja ra'jat 
toenggoe datangnja kepoetoesan dari sana selama-lamanja enam boelan. Tetapi 
wali negeri dalam masa enam boelan tadi selaloe beroesaha menimboelkan 
perselisihan antara Sajid Oemar Moechtar dan Sajid Hasan Sanoesi, 
kedoeadoeanja pemoeka ra'jat jang paling besar. Pendek oesaha pehak Italia 


berhasil, sehingga perloe Italia dirikan satoe komisi tersoesoen dari orang Arab 
pendjilat dan orang-orang Italia jang soedah kenal ke Araban. Kemoedian 
daripada itoe Italia laloe tampakkan sikap bantoe Sajid Hasan Sanoesi dengan 
alasan, katanja ra'jat banjak soeka kepadanja. Komisi tadi disoeroeh beroesaha 
soepaja Sajid Hasan mengadakan sjarat - sjaratnja perdamaian. Adapoen sjarat 
jang telah dimadjoekan Sajid Oemar Mochtar kembali sia-sia. Oleh karena Sajid 
Hasan masih moeda dan koerang banjak pengalammannja, soedah tentoe 
moedah diboedjoek, sehingga sjarat perdamaian banjak membantoe 
kemaslahatan Italia. Adapoen Sajid Oemar Moechtar maka tahoe dengan 
jakinnja, bahwa taktik Italia mengadakan perdamaian begini- begitoe dengan 
ra'iat tadi tidak ada maksoed lain, melainkan hanja akan petjahkan persatoean 
ra'iat dengan djalan politik. Oleh sebab itoe beliau tidak maoe tinggal diam, 
tetapi berkata teroes terang bahwa beliau tidak minta melainkan damai dengan 
baik-baik atau berkelahian sampai pengabisan. Sesoedah Sajit Oemar Moechtar 
menerangkan kemaoeannja dengan teroes terang begitoe tadi, so'al Italia dan 
Tripoli saban hari tambah gelapnja, ada-ada sadja kemoesjkilan baroe, sampai 
jakinlah Italia bahwa oesaha mereka bisa mentjengkeram Sajid Hasan tadi tidak 
ada goenanja apa-apa, sebab segenap ra'iat masih tegoeh pegang perdjandjian 
nasional Tetapi Wali negeri masih selaloe mempergoenakan Sajid Hasan 


moedah moedahan ada goenanja, ia minta kepadanja soepaja menoendoekkan 
Sajid Oemar Moechtar dengan kawan-kawannja agar mereka menjoekai apa jang 
dikehendakkan oleh Italia, tetapi njata Sajid Hasan tidak bergoena dalam 
pekerdjaan ini. Sesoedah itoe, wali negeri sengadja menimboelkan satoe 
kemoesjakilan baroe, ja'ni menoedoeh katanja, tentara Sajid Hasan telah 
merampas binatang jang ada dibawah kekoeasaan Italia oleh itoe ia kirimkan 
pasoekan koeat dikepalai oleh sersan dan kaptin. Pasoekan itoe telah merampas 
segala kemilikan beliau sesoedah boenoeh kira-kira pengikoetnja lebih 70 orang. 
Beliau sendiri didjadikan orang tawanan dihela (dengan berdjalan kaki lebih 45 
K.M. djaoehnja, laloe dibawa ke Ban Ghazi dan dipoetar-poetarkan didalam kota 
dengan disifatkan pengchianat tertangkap, lantas dipendjara, dan achirnja 
diasingkan ke Italia. Setelah Sajid Oemar Moechtan tahoe baik-baik akan hal itoe 
laloe mengoendangkan soepaja ra'jat semoea bersedia-sedia djihad dan telah 
terdjadi beberapa pertempoeran sampai pada hari ini. Sesoedah itoe wali negeri 
laloe tentoekan djinderal Grystani oen toek mendjabat wakil wali negeri di Ban 
Ghazi. Wakil ini laloe ambil tindakan baroe dalam politiknja. Dengan 
kepertjajaannja jang tetap bahwa segenap pendoedoek Ban Ghazi itoe mesti 
bantoe oeang dan sendjata pada Sajid Oemar Mochtar. Dengan alasan sangkaan 
begitoe itoe, ia mengandjoeri satoe kemaoean pemerintahan Fascist merampas 
segala hak milik ra'jat jang laloe diserahkan kepada orang-orang Italia Lain 
daripada itoe, goena memboengkam ra'iat dan menindas mereka habis-habis, 
maka wet jang dilakoekan di sana ialah wet perang. Oleh sebab itoe di mana 
mana terdjadi hoekoeman tembak dan gantoeng dan rampas kemilikan. Kalau 
mereka soedah menjangka, ta' perloe pakai boekt apa-apa, siapa disangka mesti 
ditembak, atau digantoeng, atau lagi dirampas miliknja. Salah seorang Sanoesi 
memberi kabar kepada satoe mata - mata kalau Ahmad Haanie piara satoe 
senapan. Kemoedian tidak dengan periksa lagi beliau laloe dikirim ke tiang 


penggantoengan dan zonder ditanja, laloe digantoeng Sesoedah itoe roemahnja 
digeledah akan ditjari senapannja, tetapi tidak kedapatan apa-apa. Njata sekali 
perkabaran itoe semata-mata palsoean jang diboeat-boeat oleh itoe mata - mata 
sendiri. Tetapi dalam perkara ini, mata - mata tadi tidak dihoekoem apa - apa. 
Banjak sekali orang jang ditembak atau digantoeng lantaran pendjoestaan 
seperti terseboet. Satoe Mahkamah perang telah pergi ke tempat ra'iat jang dita 
han di Ainoel Gazzalah pada malam hari jang gelap dan hoedjan lebat (pada 
boelan Sja'ban 1349), aloe menghimpoenkan mereka dibawah langit jang baroe 
sedangnja kirimkan hoedjannja itoe, kemoedian laloe periksa perkara mereka 
dan poetoeskan enam orang ditembak mati, 20 orang pendjara sedikitnja 20 
tahoen, Satoe dari pada jang dihoekoem mati tadi ialah Sjech Thalihi Sjech ini 
lama mendjadi kawan Italia jang bergoena. Setelah soerat kepoetoesan hoekoem 
mat dibatja, ada salah satoe orang jang dihoekoem pendjara 20 tahoen berkata 
bisik-bisik pada orang jang ada disampingnja: Adapoen Sjech Thalihi 
sesoenggoehnja dihoekoem mati dengan semata-mata penganiajaan. Sebab 
beliau tidak berdosa apa-apa, 


Pergerakan BERSERIKAT DAN BERKOEMPOELAN. (Ringkasan berita koempoelan). 
Perajaan Mauloed Badinda Nabi Moehammad W. (Hadlir loop orang) Perajaan ini 
bedah dilangsoengkan oleh P.S.I.I. tjabang Palembang pada malam Selasa dd. 
27/28—7—31, digedong permoefakatan B.P.P.P. di Lorong Boedi 24 Ilir. Perhatian 
oemmat Islam loear biasa, tetapi karena gedong ini tjoema bisa ditempati oleh 
1000 orang sadja, maka banjak Openbare verg. Mauloed Nabi Wali jang tidak 
kebagian tempat 


lembang, baik jang ketjil maoepoen jang besar akan ditoetoep pada hari itoe, 
berhoeboeng dengan meraja dan memoeliakan lahir dari djoendjoengan kita 
Nabi Moehammad s. a. w. Toean Bratanata madjoe lagi ke moeka menegaskan 
pembitjaraan tafsir gur'an jang baroesan dibitjarakan oleh toean H. Coharoe'ddin 
Setelah ta' ada lagi jang berbitjara, rapat ditoetoep dengan selamat djam 12 
tengah malam. Karena perajaan ini oemoemnja diadakan di seloeroeh Indonesia 
maka verslag ini dipendekkan sadja sebagai di atas. (Verslaggever) 


sekakil - wakil perkoempoelan diantaranja kelihatan: Hidoep Serasan, 
Moehammadijah, J. I. B Indonesia Moeda, Kepoetrian Indonesia Moeda d.I.I. Wakil 
polisi selengkap-lengkapnja, demikian poela waki pers Djam 8 lebih sedikit, 
sebeloem vergadering diboeka, ketoea P.S. I.I. toean R. Hasan tampil kemoeka, 
dan sebagaimana biasa beliau lebih doeloe menjampaikan salam bahagia 
kepada rapat, wakil-wakil perkoempoelan, teroetama pengoeroes gedong 
B.P.P.P. Kemoedian spreker menoetoerkan pandjang lebar kegoenaan perajaan 
ini, dan dibitjarakan poela oleh beliau bahwa mauloed jang seroepa ini baroe 
sekaranglah dan inilah poela jang pertama gekoerangan tempat. kali diadakan 
dikota Palembang Wakil perkoempoelan ada da 


Setelah itoe, dipersilakan KjahHadji Nanang Masri membatja alfateha jang oleh 
beliau ditafsirkan kedalam bahasa Indonesia. Sesoedah selesai membatja fateah, 
toean Hadji Chalid tampi kemoeka membatjakan mauloed Baginda Nabi S.A. W. 


jang dikeloearkan oleh L.T.P.S.I.I., jang mana antara lain-lain seperti di bawah ini 
Zaman sebeloem lahir Baginda Nabi, ramalan bakal timboelnja Baginda Nabi. 
Lahirnja Nabi S. A.W., hari lahir Baginda jang Mahamoelia, hal ichwal kelahiran 
Nabi, kekoeatan persaksian riwajat tentang Nabi Moehammad s.a.w sampai pada 
oesia 40 tahoen, jontoh melakoekan azas demokerasi, tjontoh sebagi soeami dan 
bapak, pembelaan kepada menoesia jang tertindas, pembelaan kepada tanah 
air, kehidoepan pada djalan kemanoesiaan, toeroennja WAJOE jang pertama- 
tama dan kepentingannja wahjoe, jang kesemoeanja itoe diberikoeti dengan 
dalil-dalil algoer'an serta beberapa hadits. Kemoedian daripada itoe toean 
Bratanata tampil kemoeka memberikan pemandangannja, antara mana 
dibitjarakan poela oleh beliau bagaimana kemoelian dan kesoetjian chotbah nabi 
jang paling achir sekali. Pembitjaraan beliau ini sesoedahnja Kjahi Hadji Nanang 
Masri menambah keterangan dari pembatjaannja toean Hadji Chalid 
Sesoedahnja pauze madjoe kemoeka sdr. toean Hadji Coharoe'ddin sebagai 
tableg Islam dari P. S. I. I. tjabang Palembang Spreker ini mentafsirkan ajat-ajat 
algur'an ke dalam bahasa Indonesia dengan lantjar sekali, sehingga vergadering 
kelihatan sangat gembira. Penoetoep dari pidatonja, beliau menerangkan 
kepada rapat bahwa besoknja hari Selasa, sekalian toko - toko dari oemmat 
Islam di kota Pa 


malah selama-lamanja mendjad kawan Italia jang bergoena seperti jang telah 
disaksikan oleh siapa djoega poen itoe." Salah satoe mata-mata ada jang dengar 
berkataan ini, laloe sampaikan dia kepada Hahim, kemoedian Hakim ini 
poetoeskan bahwa orang jang berkata demikian tadi di hoekoem boenoeh, tidak 
djadi 20 tahoen pendjara. 


di Kebarongan (Roeang vergadering penoeh sesak dengan penonton) Pada hari 
malam Rebo tg. 2829 boelan j. I. P. S. I. I. afd. Kebarongan (Banjoemas) 
mengadakan rapat ramai boeat menghormat Mauloed Nabinja. Rapat ini mesinja 
diadakan pada siang hari, tapi sebab ada beberapa hal jang menghalangi, rapat 
ditentoekan pada malam harinja. Tempat vergadering mengambil roeang 
madrasah P.S.I.I. dengan menerima koendjoengan amat banjak, dari pihak 
anggauta maoepoen dari pendoedoek jang boekan anggauta, hingga poeloehan 
oranglah jang terpaksa berdiri 


tang dari Pergoeroean Ra'iat Soempioeh. Wakil pers ,,mustika" dan wakil 
pemerintah ta' perloe lagi dihitoeng djoemlahnja Doedoek depan medja bestir, 
toean Sjamsoeridjal jang waktoe itoe sedang perlop dari pekerdjaannja 
(poersiter) H. B. P. P. P. H. Kira djam 9 rapat diboeka oleh toean Abdoelhalim. 
Sesoedah mengoetjap selamat datang sekalian jang hadlir, toean Moefrail 
dipersilahkan tampil kedepan membatja ajat-ajat Qoeran disertai poela dengan 
keterangannja dalam bahasa Djawa. Toean Moechzir-chon soepaja menerangkan 
riwajat Nabinja. Ditjeritakan moelai hari kelahiran Nabi sampai djelas Toean 
Choesman mendapat giliran menerangkan sedikit azas dan toedjoean P. S. I. 
Indonesia. Toeam Samsjoeridjal naik di mimbar menjamboeng dan menerangkan 
azas dan toedjoean P.S.I.I, jang soedah diterangkan oleh t. Choesman, sampai 
djelas. Kemoedian toean Choesman madjoe lagi mengoemoemkan, bahwa P.S.LI. 
Kebarongan soedah mendirikan komite pendirian Pemoeda Moeslimin Indonesia. 


Rapat ditoetoep kira djam 12,30 dengan membatja „Allahoe Ak bar" tiga kali. 
(Verslaggever). 


Rapat anggauta P.S.I.I. Kebarongan. P.S.I.I. Kebarongan, pada hari Rebo tg. 29 bl. 
jl. telah mengadakan rapat anggauta jang dihadliri djoega oleh toean 
Sjamsoeridjal. Beberapa nasehat dikasihkan kepada anggauta - anggauta 
dengan maksoed soepaja teroes madjoe dalam perkoempoelannja. Kemoedian 
toean Sjam sanggoep akan memberikan peladjaran koersoes, doea kali 
seboelan. Djam 10 t. Sjam terpaksa poejang dengan sepoer ke Karanganjar, 
sedang rapat diteroeskan sampai djam 12 tengah hari Koersoes jang akan 
diadakan nanti dibolehkan djoega boeat dikoendjoengi oleh anggauta anggauta 
P. M. I. dan kaoem poeteri Djami'atoel Fikrijah. (Pembantoe.) 


Tahoen ka | 
Pergerakan Al-Islam Indonesia. Vergadering besar di Palembang. (3000 orang) 


Terpenting oentoek tiap2 orang Islam jang mendengarnja. Lantas spreker moelai 
batja Al Bagarah dan Al Imran dengan ditafsirkan seloeas - loeasnja pengertian 
tentang kebesaran Allah kepada manoesia dengan pertoendjoekan kebesarannja 
membikin boemi dan langit 7 petakan. Voorzitter terangkan kembali sekalian 
boeah tafsiran toean Kjar Mgs. H. Anang Masri itoe, bahwa sesoenggoehnja Allah 
itoe j. m. besar koeasanja di atas boemi dan langit serta sekalian isinja dar 
koeasa poela di achir zaman, dan karena itoe bagi oemmat Islam tidak 
mempoenjai sebab jang lain akan bersatoe di loear pertalian Allah dan 
mengikoeti segala djalan dan oleh daja-oepaja jg. telah dikerdjakan oleh 
djoendjoengan m. m. Nabi Moehammad s.a.w. Atas djandji Allah barangsiapa jg. 
menoeroeti perdjalanan jang disediakan Allah akan mendapatkan keloehoeran di 
doenia dan di achirat, dan tjontohnja soedah terboekti dalam riwajat sedjak 
djamannja Nabi Moehammad s.a w. Islam itoe mempoenjai kedoedoekan jang 
paling tinggi dan jang amat moelia. Tetapi keadaan oemmat Islam djaman 
sekarang ini, karena setengahnja soedah tidak berpegang lagi kepada tali Allah, 
keadaannja soedah terpandang rendah dan hina. Dan sebab itoe lantas timboel 
bentjana jang membahajai. Bentjana ini boekan sadja menghinakan kepada 
oemmat Islam, tetapi kepada agama Islam dan Penghoeloe-Nja. Oleh sebab ini, 
maka perloe ada pergerakan Islam oentoek menoentoet kembali keloehoeran 
dan kemoeliaan oemmat dan agama Islam Lantas poersiter serahkan pimpinan 
vergadering pada toean Soebono, sebab ia akan bitjara kan tentang pergerakan 
Islam Spreker terangkan, bahwa pergerakan Islam telah bangoen boekan karena 
kepentingan satoe doea orang Islam, melainkan karena Allah, jaitoe agama Allah 
dan oetoesan Allah telah dihinakan begitoe roepa oleh fihak jang 
sesoenggoehnja tidak mengerti keadaan Islam. Sebab sifat kelemahannja 
oemmat Islam dalam persatoeannja, seperti jang soedah terdjadi seorang asing 
dari bangsa Tionghoa jang mentjari kehidoepannja di ini Darul Islam telah 
menoelis dalam s.k bangsanja jang bernama ,,Hoa Kiauw" meloeloe menghina 
kemoeliaan diri dan deradjatnja Nabi Moehammad s.a.w. Inilah soeatoe tanda 
keberanian fihak oear oentoek menghinakan Islam, boekan sadja kepada 
oemmatnja tetapi sampai kepada Nabi-nja dihinakan zonder sebab-sebab 


penghinaan jang hebat ini, maka lahirlah pergerakan Comité Al Islam, dan di sini 
poen telah adakan tjabangnja. Pergerakan Al Islam mendapat persetoedjoean 
dari tiap-tiap golongan kaoem Islam, tidak pilih kaoem moeda atau kaoem toea, 
karena jang dihinakan itoe boekan orang biasa, hanja orang jg. djadi penghoeloe 
dari sekalian Islam. Teranglah bahwa pergerakan ini pergerakan dari sekalian 
Moelimin lelaki dan perempoean, kaena siapa jang menganoet agama Islam 
tentoe tidak soeka dan akan membela apabila Nabi Moehammad s.a.w. 
dihinakan begitoe roepa, dikatakan perempok, penipoe, orang setengah gila dan 
sebagainja. Orang Islam jang akan membiarkan Nabi kita dihinakan dan 
menjerah sadja kepada hoekoe man Allah atas jang menghinakan itoe, sikap 
begitoe bisa menjebaba kan tambah hebatnja penghinaan. Nabi Moehammad 
s.a.w. sendiri tatkala mendapat hinaan dan serangan dari pihak jang 
memoesoehi, tidak selaloe menjerah ke 


pada Allah dengan tidak beroesaha, tapi salaloe bersatoe dengan sahabatnja 
dan berdaja menolak bentjana itoe, sehingga djadi koeat dan dapatkan 
kemoeliaan dalam doenia. Penghinaan kepada agama Nabi Islam, boekan 
perkaranja satoe orang, tapi djadi perkaranja tiaptiap Islam. Tapi karena oemmat 
Islam telah mendjaoehi sifat persatoean, maka boekan sadja orang dari loear 
kandoengan Islam menghinakan, tapi dari kalangan bangsa sendiri jang 
dilahirkan dari kandoengan iboe Islam djoega soedah menghina hoekoem Allah. 
Segala keboeroekan dikatanja sebab „Islam“, pergi hadji ke Mekkah dikatakan 
lebih baik diboeang ke Digoel. Masih beloem tjoekoep dengan begitoe sadja. 
Karena kelemahannja kedoedoekan oemmat Islam, permoesoehan 
permoesoehan itoe bertambah hebatnja. Oemmat Islam di loear Indone sia 
setengahnja dilarang membatja takbir, tidak poenja mesdjid lagi, Nabi 
Moehammad dihinakan sebagai satoe orang Bada wi jang menipoe, Ooer'an 
diindjakindjak dan dibakar Itoelah semoeanja mendjadi sebab djadi lahirnja 
pergerakan Al Islam dan dengan perhatikan apa jang ditoetoerkan tadi, terang 
bahwa pergerakan Al Islam ada satoe pergerakan pembela agama Allah dan 
Nabi oetoesan Allah jang moelia. Tidak heran tiap-tiap perkoempoelan jang 
berdasar Islam atau beroesaha memadjoekan Islam jang banjaknja 49 telah 
berkoempoel di Soerabaja dan koeatkan berdirinja pergerakan Al Islam. Lantas 
spreker terangkan maksoed-maksoednja Al Islam perkara ,,Hoa Samentara d 
Kiauw" diterangkan telah keloe arkan ampoen nummer jang moeat tarich Nabi 
Moehammad s.a.w jang sebenarnja asal dari Centra Comite Al Islam. Sementara 
penoelis ,,B". (Oey Bi Thay) soedah menjatakan ampoen, tapi tidak di hadapan 
oemoem. Dan diterangkan poela perboeatannja Oey Bi Thay itoe sebagai 
perboeatan kedjahatan (misdryven) dan dioendjoek artikel 156 dari wetboek van 
strafrecht di mana diterangkan perboeatan seperti jang ditoelis oleh Oey Bi Thay 
itoe bisa ditoentoet oleh Pemerintah. Tetapi kata spreker dari moelai 
vergadering tanggal 17 Mei jl. sampai sekarang beloem terdengar ada 
toentoetan dari pihak pemerintah. Dan karena itoe spr. andjoeri soepaja 
pemerintah djaankan keadilannja boeat tiap-tiap tolongan pendoedoek 
Indonesia. Tentang materieele bewijs boeat menoentoet vergadering bersoeara 
dengan rioeh sekali merasa tidak senang atas perboeatan Oey Bi Thay itoe 
Spreker terangkan lagi dengan menjatakan menjesalnja, bahwa perkara Hoa 


Kiauw baroesan sadja berhenti, mendadak moentjoel lagi satoe matjam 
penghinaan jang lebih hebat dari dalam Hoa Kiauw, jaitoe didalam madjallah 
kristen bernama ,,Studien". terbit di Moentilan dari boeah angannja toean Ten 
Berge. Ini djoega disebabkan dilihat oemmat Islam tidak koeat dalam 
persatoean, dianggap perkara ringan jadja boeat hinakan agama dan Nabi Islam. 
Begitoe poen penghinaan-penghinaan diloear negeri ada disebabkan kelemahan 
Islam. Sekarang baroe kita dengar dan moelai kita kerdjakan, dimana-mana ada 
persatoean Islam. Diloear Indonesia boleh dikatakan gerakan persatoean Islam 
hebat dan hal ini akan diterangkan oleh toean Said Sjechan Sjahab. (Ada 
samboengan) 


Sambil Laloe 


TIDAK SAMA Dalam Sin Po tanggal 27 Juli kita dapati satoe karangan dengan 
alamat „Oeroesan hina kan Nabi Moehammad" Sikap jang tidak sama dari polisi. 
Karangan itoe . kita petik di bawah ini: Kemaren di sini telah diadakan 
vergadering oleh komite ,,Al Islam" boeat bitjarakan penghinaan pada nabi 
Mohamad jang dilakoekan oleh beberapa orang dalam toelisan dan lain-lain lagi. 
jang orang Islam tidak maoe tinggal diam, jang mareka poenja nabi dihinakan 
ada satoe hal jang bisa dimengerti dan bisa dihargakan. Tjoema ada satoe hal 
jang bikin kita merasa heran, jalah dalem itoe vergadering meloeloe orang 
seboet penoelis B. ialah satoe penoelis Tionghoa dalam ,,Hoakiao" jang mota 
bene telah dapan salin itoe dari satoe koran Belanda „Cinema en Theater" ter 
hadap siapa sama sekali tidak pernah kedengaran protes Tapi tidak ada barang 
satoe orang jang seboet itoe penoelis Belanda Katholiek J. J. ten Bergejang 
djoega menghina nabi Mohamad setjara boeat hebat dalam ,,Stoedien". Apa 
sebab toean O.S. Tjokro aminoto dan lain-lain tidak ,,protes" djoega terhadap itoe 
penoelis Belanda dan apa toch jang djad sebab tidak diadakan gerakan boeat 
soeroeh itoe koran Belanda „Stoedien" djoega terbitkan ampoen nomer dan 
prentah itoe penoelis Belanda Ten Berge djoega minta ma'af di tempat 
terboeka? Jang hinaan dari penoelis Belanda terseboet ada hebat sekali bisa 
ternjata dari serkoeler jang diselebarkan oleh Comite Pembe- la Islam, tapi jang 
dengan tjepat dibeslag oleh polisi Dengan sama tjepatnja barangkali djoega 
koran „Studien r telah dibeslag Ada orang jang bisikan pada kita, comite „Al 
Islam" tidak berani seboet itoe oeroesan penghinaan dari penoelis Ten Berge, 
lantaran polisi lebih doeloe telah larang orang njatakan moerka dan protes pada 
penoelis Ten Berge terseboet Ini ada satoe sikap jang poeblik tidak bisa mengerti 
! Polisi boleh djadi selempang nanti terbit keonaran, kalau itoe penghinaan dari 
penoelis Ten Berge diseboet dan ditarik pan djang, tapi kalau begitoe orang tidak 
mengerti apa sebab polisi tidak larang djoega jang perkara ,,Hoakiauw" ditarik 
pandjang ! Ini sikap berbeda dari polisi terhadap oeroesan itoe penoelis Tionghoa 
»B" dalam ,,Hoakiauw dan terhadap itoe penoelis Belanda Ten Berge dalam satoe 
roepa perkara ada terlaloe njata boeat bisa ditinggal diam Apa bedanja hinaan 
dari penoelis Tjina „B" dan itoe penoelis Belanda „Ten Berge" jang nota bene 
namanja doea-doea ada pake letter B? Antero doenia Tionghoa ada hak penoeh 
boeat dikasih tahoe apa jang djadi sebab dari ini perbedaan Apa alesan- 
alesannja hingga Comité „Al Islam" dilarang oendjoek marahnja terhadap itoe 
penoelis Belanda Ten Berge jang menghina nabi orang Islam, tetapi, tidak 


dilarang jang itoe Comité njatakan moerkanja ter hadap itoe penoelis Tionghoa 
»B" Consulaat Generaal Tiongkol djoega tentoe sekali kapingin tahoe apa ada 
alasannja hingga polisi di sini ambil sikap berbeda dalam satoe roepa perkara 
dan dalam satoe matjam hal ! Djoega pemerintah sendiri de sini tentoe keliwat 
nieuwsgierig boeat dengar apa ada alasannja ia poenja ambtenaar-ambtenaar 
polisi jang ambil sikap berbeda terhadap satoe matjam oeroesan! Sampai di sini 
karangan itoe Memang tidak moedah penger tian perkara - perkara djadjahan. 
Tidak dapat dipahamkan oleh sembarang orang. Lebih-lebih djikalau pikiran jang 
djernih tertoetoep oleh awan hawa nafsoe Sebab itoe kita tidak mesti he ran 
melihat karangan di atas itoe Perbedaan jang pertama, ialah bahwa pergerakan 
Comite Al Islam terbit oleh karangan dalan Hoakiao itoe. Perkara itoe dari 
moelanja soedah diselidiki dengan teliti dan ditimbang masak-masak sesoedah 
dilihat karangan dalam Hoakiao sendiri. 


Indonesia 


Pemoeda Moeslimin Indonesia Soedah berdiri di Kebarongan Oleh bestir 
perkoempoelan pemoeda di atas, diberitakan bahwa P. M. I. di Kebarongan 
(Banjoemas) soedah dapat berdiri dengan menerima banjak anggauta Pelantikan 
tjabang baroe ini, akan lekas didjalankan. 


PROBOLINGGO. Oleh pembantoe Asmak Perajaan Mauloed. Atas oesaha 
pemoeka-pemoeka P. S. I. I. Probolinggo dengan bantoeannja M.D., J. I. B., 
Allrsjad, dan Comite Al-Islam maka pada hari Kemis malam Djoema'at j. b. I. 
telah dilangsoengkan mengadakan perajaan bertempat di gedoeng Al- 
Irsjadschool, dengan dihadliri oleh k. I. 200 orang jang di antaranja beberapa 
waki perhimpoenan seperti: P. P. P. H. V. I. P. 1. W., Mardi — Poerno, |. M. dan 
Central Comite Allslam dari Soerabaja toean Wondoamiseno. Wakil pers poen 
tjoekoep djoega. — Daftar pembitjaraan ialah: 1. Mauloed Nabi sampai tam mat. 
2. Keadaan manoesia sebeloen dan sesoedahnja ada Nabi (oetoesan Allah). 


Tentang karangan pastoer TenBerge dalam Studien itoe tidak ada pengetahoean 
pada salah satoe pihak Komite, ketjoeali dari soerat selebaran Comite Pembela 
Islam di Bandoeng jang soerat itoe ditjaboet kembali atas permintaan penjiarnja. 
Dari pihak Pergeraan Al Islam lagi dilakoekan daja oepaja akan mendapat salinan 
jang sah dari pada karangan madjallah Studien itoe, sebeloem menetapkan sikap 
tentang itoe Dalam keadaan jang sematjam itoe tentoelah tidak dapat 
ditjampoerkan oeroesan, jang beloem ada tegasnja itoe dalam pergerakan jang 
teratoer jang soedah didahoeloei persediaan berlamalama. Perbedaan jang 
kedoea: Hoa kiao itoe satoe soerat berkala oemoem berbasa Indonesia jg tersiar 
djoega kepada pers Indo nesia. Dan soerat berkala ito memakai bendera neutral 
agama Sama kepadanja segala agama tidak ada jang ditinggikan dan tidak ada 
jang direndahkannja Maka karangan di dalamnja tentang nabi sesoeatoe agama 
de ngan lakoe kritik bersitatlah de ngan sifat serangan dan perhinaan Setudien 
itoe roepanja satoe madjallah Katholik berbasa Belanda oentoek keperloean 
missie jaitoe penjiaran agama Katholik jang tidak tersiar 'oemoem dan tidak 
berhoeboeng dengan persindonesia. Lagipoela antara Katholik dan Muslimin 
memang ada pertengkaran agama: Muslimin membohongkan Toehan Katholik 


Katholik membohongkan nab Islam. Dalam pada itoe perkataan kasar dan kotor, 
jang digoenakan oleh pendita Katholik itoe, djika terboekti betoel seperti dalam 
penjiaran Comite Pembela Islam itoe, nistjajalah masih akan ada ekornja. Baik 
dari pihak kekoeasaan, maoepoen dari pihak pergerakan Islam. Tapi perkara itoe 
boekan perkara perhinaan karena koerang pikiran, melainkan pertentangan 
paham dan kejakinan jeng mendalam-dalam. Perbedaan jang ketiga: Penerbit 
Hoakiao dan penoelis di dalan nja itoe bangsa Tionghoa, jang sebagai bangsa 
Timoer dan bang sa Azia ada keperloean akan hidoep dalam persahabatan 
dengan bangsa Indonesia. Sama menghadapi bentjana dan kenistaan 
imperialisme Barat, jang mendjadi moesoeh kepada kedoea-doeanja Penerbit 
Studien dan penoelisnja itoe bangsa Barat dari pada badan imperialisme Barat. 
Antara dia dengan kita ta' ada pertentangan jang dapat dihabisi dengan minta 
ma'af atau ampoen nummer, sebab ta' ada dasar persahabatan jang akan 
tempat berdiri bersama Moedah-moedahan keterangan jang sekian ini boleh 
mendjad penerangan kepada segala pihak jang masih kegelapan. Soepaja 
djangan karena koerang atau sontok pikiran ada lagi penaterdorong, jang akan 
memperdalam permoesoehan bangsa Indo nesia dengan bangsa Tionghoa Entah 
kalau memang hendak sengadja... 


3. Hal Kenabian dan lain-lain pemandangan Pemboekaan perajaan dipimpin oleh 
toean Sastroatmodjo dan kemoedian diteroeskan oleh toean Tirtowijono Sprekers 
ialah 2 anak moerid Al-Irsjadschool menerangkan punt ke 1 dengan bahasa Arab, 
jang di Indonesiakan oleh toean Hasan Aboe Ali. Toean-toean Koesairi, 
Josoamidjojo, Sastroatmodjo, Achmad Rivai Hasan Aboe Ali, Koesdiman dan 
poersiter poen sama-sama melahir kan kegembiraannja masing - masing atas 
kemoerahan Allah s.w.a. jang telah menoeroenkan Nab penoetoep Mohammad 
olm, jang telah memberi pertoendjoek djalan kebenaran, dan roepa-roepa 
nikmat jang telah diperoleh dar dirasainja oleh oemmat Islam Kemoedian 
oentoek penoetoep daripada segala pembitjaraan-pembitjaraan terseboet, maka 
diminta nja toean Wondoamiseno oentoek melahirkan pendapatannja. Segala 
pembitjaraan t. Wondo: amiseno jang berisi dengan tegas dan djelasnja atas 
beberapa boekti jang ditoendjoekkan dari pada beberapa kedjadian, dengan 
perbandingan kesopanan orang Barat teroetama orang jang boekan Islam 
dengan peladjaran Islam baik tentang kesehatannja maoepoen tentang 
pergaoelan hidoep nja, sehingga tentang peratoeran poligami poen, ialah 
poligami jan terang - terangan sebagai mana jang dihendaki oleh Islam, dibang 
dingkan dengan poligami gelap gelapan, jang senantiasa diboeata nja sjarat 
sendjata kaoem jang anti agama Islam itoe. Pandjang lebar toean Wondo 
berpidato jang menggembirakan dan memoeaskan pada sekalian jang badhir 
Djam 12 malam perajaan ditoe toep oleh poersiter toean Sastroe atmodjo 
dengan aman. — 


SOERABAJA Dari pembantoe kita ,,Gober" Mengadoe pada Goepernoer 
Berhoeboeng dengan toelisan kami tentang kekotoran peratoeran 
hoeppengoeloe Soerabaja memimpin rad agama dalam ,,mi No. 72, maka 
datanglah seorang jang amat boleh dipertjaja menerangkan pada kami tentang 
benarnja kabaran terseboet de ngan diberi boekti seperti berikoet: Doea orang 
bernama Soerti dan Achmad menoentoet boedelnja orang toeanja bernama 


Mangoensari ialah seboeah roemah taksir harga f 670— jang dikoeasai oleh mak- 
tirinja bernama Pat mah Pertama-tama kedoea orang di atas datang pada rad- 
agama telah ditarik ongkos rekes f 5— oleh doea orang djoeroetoelis rad agama, 
jang dengan segera dibajarnja. Perkara beloem diperiksa. Pada peperiksaan 
pertama ditarik lagi oleh poersiter Hp. sebesar f 5— ialah oeang medja katanja. 
Djoega dibajar sekali goes Kemoedian setelah peperiksaan selesai dan teroes 
dipoetoes. Tapi ponis beloem bisa dike ... loearkan, karena haroes bajar lagi 
oeang ponis f 11,50 dan oeang amil f 25,— totaal djendral f 36,50 Ini sedjoemlah 
oeang jang tidak sedikit bagi si miskin, tentoe sadja mendjadikan keberatannja 
kedoea orang terseboet di atas, dan sekalipoen mereka berdjandji akan 
membajarnja djikalau perkaranja soedah terang dimenangkan oleh Landraad, 
tetapi sia-sia belaka Dengan sebab itoe, maka sampai sekarang ponis tadi tidak 
di kasihkan sekalipoen soedah dipoengoet onkost f 10,—, sehingga mereka tidak 
bisa meneroes kan toentoetan pada pengadilan Landraad. Sekarang roepanja 
kedoea orang itoe soedah habis akal dan habis sabarnja, dan kabarnja 
hendakatau telah — mengadoekan halnja terseboet kepada Goepernoer Djawa - 
Timoer di Soerabaja Selainnja kedoea orang terseboet, kabarnja masih banjak 
lag jang menerima nasib sematjam itoe, bahkan ada jang dipoengoet sampai 
ratoesan roepijah Adakah Raad-Agama di lain tempat jang lebih rakoes 
tertimbang di Soerabaja? Boekankah di Soerabaja jang pegang record atasnja? 
Boekankah kemoeljaan dan keadilan Hoekoem Islam ditjemarkan oleh 
perboeatan manoesiamanoesia jang dipandang tingg deradjatnja sematjam Hp. 
Soera baja itoe? 


Toean Manoek, Nama terseboet telah terkenal bagi orang Soerabaja sehingg di 
desa-desa, karena atas ia poenja peroesahaan keliling ke kota dan ke desa-desa 
sebagai manoek (boeroeng) oentoek mengadakan pertoendjoekan seroepa 
dengan pasar malam ketjil - ketjilan, jang di dalamnja ada tontonan seperti 
Loedroek, Ketoprak, Stamboel draaimolen dan sebagainja jang bisa menarik hati 
orang boeat menonton masoek ke dalam, de ngan membajar oeang entre 10 
senan. Soenggoehpoen penoelis te hendak menentang dan memoesoehi orang 
poenja soember pentjarian, hanjalah menilik soekan nja bangsa kita 
mendapatkan doeit pada waktoe malaise ini, jang dengan adanja 
tontonantontonan seroepa itoe kebanjakan bangsa kita ta' dapat menahan 
tangis dan permintaan anaknja maka terpaksa dengan mendjoeal barang-barang 
kepoenjaannja sekadar oentoek beaja menonton. Dengan begitoe ta' dapat 
dioengkiri poela bahwa di mana - mana tempat jang kedatangan toean Manoek 
terseboet soedah tentoe menambah kemelaratan ra'iat pendoedoek di 
sekitarnja, jang achirnja tentoe mendjadikan koerang atau tergoda keamanan di 
desadesa itoe. Boekankah pembesar neger dan geminta, jang haroes 
memikirkan nasibnja ra'iat itoe dapat mentjegah dan menolak permin taan toean 
Manoek itoe? Apakah asal kasnja sendiri dapat 20 pCt. daripada pembajaran 
entre? 2 Perlindoengilah ra'iat jang dalam kemiskinan itoe Minta toeroen tarip 
Aniem Dari pihak pemoeka P.S.l.l. di Soerabaja ini waktoe lagi dibitjarakan dan 
mentjari perhoeboengan dengan lain-lain partij dan segala bangsa dalam kota 
Soerabaja, oentoek menentoekan sikap terhadap pada Aniem sebagaimanajang 
telah dilakoekan oleh ra'iat di beberapa tempat itoe. Memang, boeat di 


Soerabaja jang mahald alam segala halnja, teroetama pada waktoe jang amat 
soekar ini, soedah selajaknja Aniem, waterleiding dan sewanja roemah haroes 
sama-sama ditoe roenkan Gadji kaoem boeroeh semoea, ta'ada jang di 
ketjoealikan, sama ditoeroenkan, baik di goebermen maoenpoen partikoelir. 
Beloen terhitoeng jang perlosan. Gober poen toeroet mengharap kan djoega 
toeroennja tarip Anien itoe, alasan sampai tjoekoep boeat pendoedoek beraksi 
menoentoet hal itoe. Bilakah aksi itoe akan diperboeat, Gober senantiasa 
menoeng goe P.S.I.I. Soerabaja-Selatan. Pada hari malam Minggoe 1/ 8-'31 telah 
dilangsoengkan mengadakan Oprichtingsvergadering oentoek pendirian P. S. I. I. 
afdeling Soerabaja - Selatan (kidoel. bertempat di roemahnja toean Nitisepoetro 
Kepoetran, dengan dihadliri k. I. 40 leden laki-laki dan isteri. Verg. dipinpin oleh 
toean Nojodihardjo dengan pandjang lebar dioeraikan maksoed pendirian P. S. I. 
I. di kota Soerabaja didjadikan tiga afdeeling Setelah segenap jang hadlir 
melahirkan setoedjoenja maka pilihan Loedjnah afdeeling terdiri daripada: 
Poersiter t. Nojodihardjo Vice Poers. t. Achmad Sekretariaat boeat sementara 
disampingkan Poersiter. Penningm: t. Nitisepoetro. Kommissaris2: toean - toean 
Boerhan, Pa Koenawi, Pa Boeamin, Pa Samoe, Siroen, Mistar dan bagian isteri 
wara - wara Ratiah, Djasmirah, Martiah dan Kasmi Boeat sementara waktoe 
kantornja di roemahnja toean Nitisepoetro, Kepoetran Magersari gang 6 No. 156. 
Di dalam boelan ini lagi diichtiarkan tempat boeat mengadakan Openbare- 
vergadering oentoek melantik pendirian afdeeling baroe terseboet. Wafd: t. W. 
Wondoamiseno. Nahdatoel Oelama ta' maoe ketinggalan. Pada malam Ahad 
kemarin Nahdatoel Oelama telah mengadakan perajaan Mauloed Nabi bertempat 
di Madjelis Kemajoran, jang dihadliri oleh k. I. 2 riboe orang. Peraja'an Dilakoekan 
sebagaimana biasa dengan amat gembi 


WARTA DOENIA 


CHINA Air bah, ratoesan orang mati. Hangkouw, 3 Aug. Aneta Reuter Telah lama 
negeri Hangkouw terantjam oleh bahaja air bah jang karena kali Yangtse dan 
danau-danau di belakang kota besar itoe telah lama penoeh de ngan air hoedjan 
jang selaloe toeroen seperti ditjoerahkan dari langit. Kemarin bahaja jang 
mengerikan itoe telah menjerang soenggoeh, karena bendoeng-bendoeng ta' 
koeat menahan air lagi Dikata air itoe lebih dari satoe meter tingginja Korban 
djiwa pada sa'at itoe beloem dapat ditentoekan, tap ternjata ratoesan orang, 
teroetama di kampoeng - kampoeng s miskin, air bah itoe banjak minta korban. 
Kaoem militair asjik beroesaha mentjegah soepaja bahaja djangan mendjalar, 
tapi jang sangat soekan ditolong ialah bahaja kelaparan karena kota itoe ta' 
poenja persediaan makanan tjoekoep, sedang kota terasing dari tempat 
lainlainnja karena semoea djalandjalan terhalang oleh kebandjiran itoe. 
Pemberontakan di China Oetara dapat dipadamkan. Sjijoe San kalah Peking, 3 
Aug. Aneta Reuter Pemberontakan jang terachir jang menentang pemerintah 
Nanking roepanja soedah dipadamkan sama sekali. Sesoedah perang hebat 
beberapa hari lamanja disempandjang djalan sepoer Peking - Hangkouw maka 
tentara Sji Joe San, penglima perang moeda dari pada Feng Joe Siang doeloe, 
dapat diboebarkan oleh soldadoe pihak pemerintah dibawahnja komando Tsjang 
Swie Liang Mantsjoeria. Moesoeh jang dialahkan dan boebar itoe telah masoek 
di pro vinsi Sjantoeng. Sji Joe San telah menjerahkan dirinja kepada goepernoer 


provinsi itoe dan minta soepaja diantarkan keloear negeri. Demikian maka Tjiang 
Kai Shek telah mentjapai maksoednja dan Kanton ataupoen Sji Joe San telah 
ta'loek, sedang ia doeloe telah bersoempah akan lebih baik tjari pati dari pada 
tidak sampai maksoednja Djalan jang roesak akan diperbaiki lagi. Demikian 
orang harap Perselisihan China dan Japan tentang Korea Peiping, 3 Aug. 2.neta 
Indo-pacific. Sepandjang perkabaran maka Tsjang Swie Liang meng harapkan 
kebaikan presiden Hoover oentoek menoendjoek hakim hakim bagi pemisah 
perselisihan antara China dan Japan tentang hoeroe-hara di Korea itoe AFRIKA 
SELATAN. Reboetan tachta di talam orang Neger. Maritzbung, 3 Aug. Aneta 
Reuter Beriboe-riboe anak negeri kinbaroe asik berperang hebat. Didoega bahwa 
banjak sekali jang menemoei tiwas. Peperangan itoe ditimboelkan oleh 
perselisihan antara djago regentschap Usinga dan pengikoet regent jang berhak. 
Paman djago jang mereboet Usinga itoe telah mati dalam peperangan itoe. 
Majitnja telah ketemoe dan menoendjoekkan beberapa loeka-loeka dari tikaman 
tombak. Soeatoe barisan jang ta' teratoer, terdiri dari 2000 pengikoet djago itoe 
telah mejerang masoek ke 


dalam ,,keraton" regent: tapi achir perkelahian jang sangat hebat itoe memberi 
oentoeng kepada regent itoe dan 2000 orang i dapat dikalahkan. 


INDIA. Serangan oleh Moslim separatisten. Bombey, 3 Augustus. Aneta Reuter. 
Semalam sepoeloeh orang tela loeka, karena serangan dari kaoen pendjahat 
jang hina jang ditoe djoekan kepada kaoem Moeslimnasionalis jang baroe 
bersidang di dalam Roemah Kongres oentoek memberi persetoedjoean kepada 
Hopbestir Kongres jang memadjoekan poerstel tindakan oentoek 
memperdamaikan matjam-matjam golongan ra'jat jang berselisih. Jang 
melakoekan serangan itoe pengikoet-pengikoet kaoem Moeslim separatist (jang 
memisahkan diri). Mereka jang kena serangan antara lain ada redaktoer Bonber 
Chronicle dan doea orang Moeslim nasionalis lagi jang terkemoeka dan seorang 
hakim. 


SPANJE. Catalonie merdekan Baicelona, 2 Aug. Aneta Transocean. Kesoedahan 
pilihan oleh ra'iat (volksstemming) tentang memerdekakan Catalonie (autonoom 
gebied) — dalam perikatan repoeblik Spanje — memberi hasil amat besar. Pihak 
autonomisten mendapat kemenangan. Ra'iat sangat gembira dan rajakan 
kemenangan itoe dengan pesta jang amat besar JOEGOSLAVIA. Bom dalam 
sepoer espres Belgrado, 3 Aug. Transocean Dalam sepoer espres internasi onal 
jang djalan dari Munchen ke Belgrado meliwati stasioen Zemunnovigrad, maka di 
dalam satoe kereta meletoeslah bom jang menjebabkan 3 orang hilang njawanja 
sedang beberapa orang kena loeka-loeka parah Oentoek metjegah kedjahatan 
jang sedemikian, jang sering terdjadi dimasa jang achir-achir ini, maka ministerie 
oeroesan perdjalanan (verkeer) telah membikin oendang-oendang jang 
melarang kedatangan kereta - kereta dar loear negeri. Dibatas kereta-kere ta 
itoe akan diganti dengan kereta-kereta Joegoslavia. Telah ternjata bahwa bom- 
bonjang digoenakan oentoek menjerang dimasa jang achir ini terbanjak asalnja 
dari negeri loeara Pada pagi-pagi hari Senin ada letoesan bom lagi di dalam 
kereta asing sesampainja dibatas keradjaan itoe 


SERBA PENDEK Tidak akan diberikan verlof oleh pemerintah kepada pegawai- 
pegawainja jang bergadji koerang daripada f 400, seboelan, ialah rentjana jang 
nant moelai 1 Juni 1932 akan didjalankan. (K.P.) Meninggal doenia, toean Sajid 
Moehamad bin Agil bin Jahja seorang Arab terkenal sebagai propagandis dari 
perkoempoelan ,,Arabitatoel Alawijah". (A.A.) (Annalillahi wa Inna Illahi Rodji'oen. 
Red. „m*) Rechtspersoon boeat „Boedi Banten" di Djakarta soedah dikasihkan 
oleh pemerintah, sesoedah statuten perkoempoelan itoe diperiksanja. (Opisil). 


SAMAN M. 


Marmen Graveur GONDOMANA TELEF No. 880 DJOKJAKARTA — SOLG GEDONG 8 
MESEN FILIAAL Adres jang terkenal dan paling moerah Djoeal dan trima segala 
pesenan, pakerdjaan dari KIDJING MARMER, KIDJING TERASSO dan lainlain.. 
Pakerdja an di tang goeng amat rapi, dan menjenengken Harga melawan en 
bersaingan Mintalah katrangan atau harep dateng goena menjaksiken adanja. 
Terhiring dengan hormat. 24a 


daad aan de dat de aan dan de aan de 
DI. E. OEHOL Bintaran lor - Telefoon 390 DIONJAKARTA. 


Speciaal boeat CHIRURGIE 6 UROLOGIE. Djoega boeat segala penjakit. Trima 
tamoe: Pagi 7 — 8.30 Sore 6.30 — 7.30. 32 b 


S 
Klitren Kidoel No. 20 Telf. No. 170 DJOKDJA 


Mendjalankan pracijk boeat Semoea penjakit. 1 — 9 pagi djam bitjara 4 — 5 sore 
33 


222 f 

NW. 

PREANGERSCHE HIEERMANER JANG MODEAN: PERMONO. 

Potongan menoeroet permintaän di tanggoeng netjes. : Onkos paling moerah : 
DAGEN No. 23 DJOKJAKARTA. 


9a 


DJAENAL ABIDIN Kebon-dalem PEMALANG Bikin Saroeng model PEMALANG harga 
per KODI f 30,— sampai f 40.—. Lekas pesen 44 a tentoe menjenangkan. 


HOUTHANDEL & BODWAANNEMEN INDONESIER BOEDIMOELJO GOWONGAN LOR - 
DJOKJAKARTA 


Djoewal Oesoek gloegoe per meter f 0.05 t/m f 0.10 Djoewal Blandar gloegoe per 
meter f 0.15 t/m f 0.40 Djoewal Soko ketjil per meter f 0.25 t/m f 0.35 Djoewal 
Soko besar per meter f 0.40 t/m f 0.60 Djoewal Batoe djoebin 30 x 30 c. M. per 
stuk f 0.10 Djoewal Kidjing per stuk f 12.— t/m f 25.— Memoedjikan dengan 11a 
hormat. 


Abis ditjetak. 
Besar faedahnja. 


Kitab-kitab bahasa Djawa hoeroef Belanda (Latin) PANOENTOEN NGETIK MESIN 
TOELIS nganggo 10 DRIDJI kang njoekoepi, diterangkan dengan gambar- 
gambar... f 1,05 WOORDENBOEK BELANDA-DJAWA 12.000 perkataan, 1,35 
(tjitakan ke 3, hoeroefnja besar formaat besar) PAROMOSASTRO WELANDI boeat 
idem 0.82 . PIWOELANG OLAH-OLAH, 186 roepo masakan 0.85 KAWROEH 
PADVINDER, diterangkan 24 gambar 0,62. LILIPUT Woordenboek (ketjil) Belanda- 
Melajoe. Melajoe-Belanda enz. af 0,70 samak Linnen, dan af 1,— samak Koelit, 
Harga teritoeng sama ongkos kirim. Rembours tambah f 0,45. BOEKHANDEL S. 
M. DIWARNO - KOTAGEDE TJABANG TOKO NGABEAN DJOKJA. 57 a 


PASARSENEN SENEN DE 


saan de en en van de de van de en dood van dan kaperand de anden op de en 
op de de di dan kan de dood dida 


g 


TOKO DWIA Moeka Neutrale school dekat Hotel Slamet Djokjakarta Sedia kain 
batik model DJOKJA matjem-matjem, KAIN PANDJANG, SARONG OEDENG, 
SLENDANG, semoea serba baroe dan tjantik-tjantik benar batikannja Djoega 
sedia OEDENG BLANGKON matjem-matjem batikan serta model jang pantes, 
begitoe djoega PAKAIAN ANAK-ANAK jang molek sekali oentoek zaman sekarang, 
seperti setellan, PADVINDERIJ, BLOUSE, enz tersedia djoega. 3 203 f Saksikanlah 
dateng mengoendjoengi. — Harga selaloe melawan lain toko. pig apoen spaar op 
de op de de op dan apas soeap de kabar de kapan apapan op de op de op op op 
dan soesoeh se 


esesesesesesesesesese doss 


Kain Tenoer hatsil Indonesia jang 380 Barang siapa dirinja merasa Indonesier, 
haroeslah memakai badjoe-tjelana dan kain-kain TENOEN hatsi tanah airnja. 
Prijslijst dan monster d kirim pada jang minta. Menoenggoe pesenan, Woro 
MARSINAF KROMODIWIRJO Ngampilan 28, 20 a Djokja. 
2.0626.498.626.492.282.53. OESODOESODONONDSO 


Dr. Satiman Ms. ARTS Passar Kembang SOLO. 

Terima tamoe: pagi 1.30 u. — 9 u. soré 4.30 v. — 6 u. 
Mengobati segala penjakit 

Telef. 166. 

33 b 


Toko PALEKAT di moeka Pasar No. 44 DJOKJA. Sedia: KAIN POETIH (Morie) ALOES 
dan KASAR. Djoega sedian BOEMBOE2, WENTER2 kaperloean boeat Batik Boleh 
toekar menoekar dengan Kain Batik keloearan Djokja. Di harap datang 215f 
HADIE BASALAMAH gese de van de dapat de anders Advieshureau 5 „J. FEITSMA 
Lodjiketjil Wetan-4 Telf. 123 Djokjakarta. 6 Rechteraken. 6 Belastingraken 4 
Accountanc). Spreekuren: 8 u. v.m. —1u.n.m. 35 u. — 8 u. n. m. -Obsi pada 
dan dat de de dat van apapoli 


PERSEKOETOEAN DAGANG BOEMIPOETRA Hoofdkantoor Djokjakarta - 
Gondhomanan 44 - Telef. 950 Filiaalen: POERWOKERTO: MAGELANG dan 
CHERIBON 


Memperdagangkan dengan CONTANT atau HUURKOOP Matjam-matjam 
meubilair, tempat tidoer besi (Compleet), Divans: Lampoe pompa-, Stormkink-, 
Doedoek-, Gantoeng-, merk Petromax, menjala memakai petroleum: Lontjeng- 
lontjeng Gong Westminster dan Standard; Reis dan Salon Gramophoon; Wind 
buksen dari 41/2 m/m dan 51/2 m/m; zonder memakai vergunning dan pas, 
PEMBAJARAN RINGAN HARGA MELAWAN Djoega mendjadi leverancier dari 
beberapa Cooperatieve Ve- reenigingen di Djokja dan sekiternja SOKONGLAH 
pendirian peroesahaan Kebangsaan, dengan djalan membeli Aandeelnja. 
Maatschappelijk Kapitaal f 40.000.— Misih disediakan beberapa Aandeel dari f 
100.—: f 50.— dan f 25.— (jang f 10.— hampir abis) dengan boleh diangsoer. 
Moelai 1 Januari 1931 sampei April (4 boelan) soedah bisa dapat oentoeng 
bagoes: Boekhoudkundig Onderzoek diperkenankan. Hormat kita, PENGOEROES. 
4c 


Rijwielhandel en Reparatie-Inrichting WIRIOSOESENO LODJIKETJIL 16 
DJOKJAKARTA TELEFOON No. 13 Selamanja ada sedia sepeda keloearan fabriek 
Inggris dan Belanda jang termashoer bagoes dan koewat lagi enteng. Seperti: 
THE ALL-STEEL BICYCLE 


SPECIAL: 


3 Speed Tourist Standard Popular. 


ES PANETARA EEINNEE 7a 


„mustika" boeat Solo dan daerahnja Agent Bouwk. bureau PANTIJOSO- 
BOEDIKRIJO Solo. Keprabon-lor — Telef, 711 — (Aannemerij- Makelaarij- 
Wasscherij- Waterleidingaanleg.) Sub. Agent di Beton (Solo), ABDOELGANI. 
Boleh mintak berlangganan dan berhoeboeng Advertentie pada AGENT di 
KEPRABON-LOR. DIRECTIE MUSTIKA 28 a 


SEROEAN.………… TERLALOE amat sangat orang Boemipoetera jang masih sadja 
maoe membeli keperloeannja kepada …? Padahal pada bangsanja sendiri soedah 
ada Toko jang amat tjoekoep persediaannja tentang sepeda dan onderdeelennja. 
FIRMA „OESAHA" — DJOKJAKARTA. GONDOMANAN Toko Sepeda dan 
onderdeelennja jang amat moerah. 11 b 


M. ARDJO NSTALLATEUR Klitren Lor - Telef. 133 - Djokjakarta Pasang, 
Memborong dan Membikin Betoel: Segala pekerdjaan Electrisch & Waterleiding 
Pekerdjaan tjepet dengan harga moerah, SEGALA WAKTOE BOLEH PANGGIL DAN 
BISA BERDAMI. TJOBALAH SAJA AMPOENJA PEKERDJA'AN TENTOE 
MENJENANGKAN. 


1.b 
Menoenggoe pesenan. 


Hineraal Waterfabriek „Midden Java 


KOTTA BAROE 
DJOKJAKARTA 
TELEF. No. 171 


Jang soedah terkenal. AERBLANDA dan LIMONADE paling enak. Apa toean 
soedah tjoba ORANGE GRUSH ? ? Memoedjiken dengan hormat 


12 a. 
J. G. COMANNE 


Apa itoe jang dinamakan COLUMBIA-, SECURITAS-, MONOPOLIE- records Ja ini 
dia, opname-opname plaat jang paling sampoerna di ini djaman modern ! Paling 
sampoerna dari sebab itoe opname plaat 1. Telah diambil atas pimpinannja 
toean M. Wirjohartono (toonee meester) dan toean Tan Kim Tjiauw (expert) di 
Solo 2. Dengan Gamelan Poesaka Mangkoenegaran „Kjahi Kanjoet Mesem serta 
Wijogonja. 3. Ternjanji oleh Hoofdzangers dan Zangeressen jang tersohor seperti 
Djaikem dan lain-lainnja 4. Gong besar dan kendangnja terdengar terang sekali 
5. Kwaliteitnja aloes tidak berkresek Ini 5 fatsal soedah tjoekoep boeat njatakan 
kebagoesannja itoe plaat Tjoba datang di kita poenja toko boeat dengarkan itoe 


opname opname baroe seperti terseboet di bawah ini, tentoe merasa senang da 
kagoem tidak abisnja. GI 60-65 Langendrian. (Verheugenis des harten) 1 stel 6 
plaat Bantjak-Dojok. (Loetjoe dan kotjak) 66-71 id. ci Bowo Koesoemastoeti 56 
G) Boenpoveamne Megatroeh. G) 5, Odho-odho. (Dalang menjeritakan kasijatnja 
pakeannja F Gatoetkotjo). dan 2 lagoe jang diambil dengan Gamelannja toean K 
2 Lakon TAN, jang s oedah terkenal. IJ 33-3 Soemantri ngenger. 1 stel 6 plaat 40- 
4 Srikentjono ken dengan hormat 3j.47 Prawan poepoer. Sekartedj Boedeng- 
boedeng Cj 52 Bowo Boedeng-boedeng. Tekst-nja bisa dapat dengan gratis 
Memoedjikan dengan hormat Gramofoon & Sporthandel TOKO ,,TAN" Sole 
agency Columbia-, Securitas-, Monopolie- records TELF. 753 TOEGOE 25 204 f 


Cliche en Stempelmokeri H.ABDOLHAKIM b.K.I 2 DJAGANG WEST DJOKJAKARTA 
17 b. 


OMISCHE MASCHERI. VENTERI. en KEANNENI DJOEWAL dan BIKIN OEDENG 
BLANGKON -HARDJOMIGENO 


JOEDONEGARAN. filiaal DJETIS - DJOKJA. — (o)— Semoea harga dan onkost à 
CONTANT. 1 stel GABARDIN harga No. 1 f 26.— 


No. 2 No. 3 
22.— 18.— 
2d 


1 stel PALMBEACH harga No. 1 f 20.— No. 2 „ 16.— “No. 3, 14.50. 1 stel KAIN 
POETIH harga No. 1f 11.— No. 2 „ 10.—... No. 3 „9.50 Harga dan onkost boleh 
timbang sendiri. Dari potongan dan pekerdjaan ta' oesah kami poedji disini. 
Harap sadja toean-toean datang saksikan sendiri. Perkara potongan menoeroet 
toean-toean poenja permintaan. Hormat saja pengoeroes, HARDJOWIGENO 


Mej. SITIASIAH VROEDVROUW Padean Lamper No. 29 SEMARANG Telet. Sm. 
689. 203 i 


HAANGORDEN EN REOLAME DOREAU Pesan dan persaksikan sendiri Pekerdjaan 
radjin dan bagoes SOEMO SAID Oendaan Wetan No. 3 SOERABAJA. 105 j . 


NAOONENIS 


MERK 


TOEGOE 43 - DJOKJA. 202 f 


D. E. N. I. S. (De Eerste Ned. Indische Spaar & Hypotheekbank) Hoofdkantoor — 
Bandoeng. Spaarbrief (soerat tjelengan) berharga f 500.— terima koembali 
dalem sedikit tempo paling rendah f 828.68 dan paling tinggi f 921.27. M. van 
GANSWYKJ. 22 b Toegoe 6 — Djokjakarta. 


oosessesesesesesesesesesesesesesesesesesesesese SOUWTIAM SIOE KEPLEKAN 
KIDOEL STRAAT 194 — TELEF. 132 PEKALONGAN. SPECIALITEIT BOEAT BATIK 
BLANCO KLOEARAN PEKALONGAN. E 8 Persediaan sampe tjoekoep dari KAIN 
PANDJANG dan SARONG Semoea pesenan diatoer dengan rembours. Langganan 
bole berdami perkara pembajaran. 3 Memoedjikan dengan Hormat. 23 a 
SOSOESODOESODOESODOESOESODEVENSOESOE 


CHEVROLET AUTOMOBIELEN en B. S. A. MOTORPIETSEN N. V. AUTOMOBIEL MIJ. 
D'AUTO 


TOEGOE 
DJOKJA208 f. 


TELEF. 696 


Pilihlah djika Toean hendak membeli auto jang soedah terpakai dari antara kita 
poenja persediaan A „AUTO-AUTO TWEEDEHANDSCH" jang masih bagoes. 


Soenggoeh Toean akan pergi tidoer dengan tersenjoemsenjoem Mintalah 
keterangan tentang kami poenja ,,6 - Day Return Garantee" N. V. BEHN MEYER & 
Co. HANDEL MIJ. AFD. FORD SALES 8 SERVICE DJOKJA. SEMARANG — 4la 


Technisch Bureau N. J. STOK 
BAOESASRAN 

TELEF. No. 387 

DJOKJA. 


Vertegenwoordiger Hs. Vg. ZELDENRUST Soerabaia. BERDAGANG KANTOOR 
ARTIKELEN. Seperti: MESIN TOELIS - baroe dan 2e. handsch MESIN ITOENG2e. a 


A 1. dan lain-lain bekakas boewat kantoor. Boleh ambil dengan Huurkoop atau 
perdjandjian jang Gampang sekali. 37 a Menoenggoe pesenan 


Anggoer-anggoer obat zonder tjampoeran alcohel. Inilah ada satoe-satoenja 
djalan jang oetama boeat kesehatan. Anggoer-anggoer obat jang toelen 
besrenta moestadjabnja, segala orang boleh minoem sebab tidak tertjampoer 
alcohol, soedah terlampauw banjak soerat poedjian, siapa maoe liat, saja bisa 
kasih toendjoek dengan gratis. 1. Anggoer Soepono, Djien Som Yang Ing, boeat 
laki, perempoean toea dan moeda, badan selaloe lembek, moeka selaloe poetjat, 
koerang darah enz. enz. lebih terang liatlah circulair jang berikoet dalam botol, 
harga per botol 3/4 Liter f 6.— 2. Anggoer Asmoro, Tjien Djien Taij Pow Gwan 
Yang, speciaal boeat nambahkan kekoeatan, sang Djojopoeroeso lembek tidak 
kijeng dalam peperangan, kalau ingin dapat kaindahan tjoba minoem tentoe 
tidak menesel, anak jang beloem diwasa dilarang minoem, harga per botol 3/4 
Liter f 6.— 3. Anggoer Basoeki, Tjoe Im Taij Pow Sien, mengoeatkan ge~ gindjel 
(Nier), toelang warongkong sakit, lelaki jang soeka plesiran djangan tidak 
minoem ini anggoer, soepaja tinggal gagah dan baik koearasannja, harga per 
botol 3/4 Liter f 6.— 4. Anggoer Waloejo, Siep Bie Pow Sien, satoe penoeloeng 
boeat memperbaikan zenuwachtig, orang jang banjak kerdja atas medja dan 
banjak goenakan pikiran, kalau minoem ini anggoer, hatinja tetap dan koeat enz. 
harga per botol 34 Liter f 6.—. 5. Malaga Kakoeng, Sien Sian Koh Poen, 
menjemboehkan roepa-roepa kalemahan, beloem temponja soedah kliatan toea 
dan moestadjab boeat orang sakit batoek akan djadi T.B.C. harga perbotol 3/4 
Liter f 3.—. 6. Malaga Wanito, Hoe Swe Sian Hong, speciaal boeat perempoean, 
jang tidak berhamil dan berbadan lemah, perempoean abis beranak 1 boelan 
baik sekali minoem ini anggoer, harga perbotol 3/4 Liter f 3.50. 7. Anggoer 
Koewat, Kouw Poen Kian Yang, boeat lelaki toea dan moeda, soemangetnja 
aloem, males bekerdja, maniknja tjaer toelang-toelang pada meloewang, enz. 
harga per botol 650 gram f 2.— 8. Anggoer Molia, Ngo Loo Djiet Siang, 
menjemboehkan sakit badan, salah oerat, tidak napsoe makan, seloeroeh badan 
bengkak, sakit kepala, sakit peroet, berboeang-boeang aer, enz. harga 650 gram 
f2.— 9. Anggoer Siento, Tjiong Tjoe Tjee Im, speciaal boeat perempoean toea 
dan moeda, jang kekoerangan darah, badan lembek peroet sering sakit, 
datangnja boelan tidak tjotjok, menjemboehkan sakit kapoetian (Pektaij), harga 
per botol 650 gram f 2.— 10. Anggoer Waras, Tjoe Ing Sie Kien, menjemboehkan 
sakit kaki ta' bisa djalan, atau sering bengkak beri-beri enz. harga perbotol 650 
gram f 2.50. 11. Anggoer Rubriek sport, bikin tambah koewatnja badan 
mengilangkan tjape-tjape, memperbaikin salah oerat, bengkak-bengkak dari 
djatoeh, harga per botol 350 gram f 1.25 12. Anggoer Hardjoeno dan Bledek, 
njegerkan badan, enak makan, ilangkan tjape atau meloeang, kalau boeat orang 
kerdja mantoe enz. ada pantes sekali, harga per botol 350 gram f 0.60. 
Memoedjikan dengan hormat LIEM SIEN TJONG 31 b Pati. 


pada Toean-toean Boleh dapat beli 


Tjan Gwat Bie, Toegoe Djokja Sie Ngo let, Lempoejangan Dk Sim Tiang Hwat, 
Lorpasar Djokja Oei Tjien Ing, Toekangan Dk Thio Hing Hwat, Poerworedjo. Kwek 
Hong Djoen, Poerwodadi. M. Wirodihardjo, Sleman Dk. The Tjien Kie, 
Temanggoeng. Tjoa Giok Sing, Kretek Dk. Go Tiang Hien, Bantoel Dk. Sie Boen 
Gwan, Masaran. 


Lie Liong Ing, Lempoejangan Dk. Oei Sing Tim, Tjlangap. Dk Lie Ing Tjwan, Pasar 
besar Dk. Kho Gak Tong, Gading Djokja. Njo Ko Sia, Koetoardjo Njo Kee Tat, 
Wates Djokja. Ong Ik San, Medari Djokja Tjiong Thian Sik, Parakan. Kwek Twa 
Gong, Wonosobo M. Soeroredjo, Mangiran Dk. Sie Tjien Gie, Soempioh. 


Firma A. GAOS No. 10. Pasar Djohar Semarang, Horlogi merk CYMA dari nekel 
harga f 11.50 Horlogi merk JONGHANS pake wekker bisa boenji, dari f 12.— nekel 
harga Horlogi merk CYMA tjap spoor dari nekel harga 3.50 Horlogi merk PATENT 
LONDON Extra dari nekel harga f 14.— Horlogi merk CRONOMETRE CYMA dari 
nekel harga f 15.— Horlogi merk CRONOMETRE ELECTION dari nekke harga 15.— 
Horlogi merk MYSTERIA SKROEP dari nekel harga 7.— Horlogi merk ENIGMA dari 
nekel harga 5.— 5.— Horlogi merk Fa. A. GAOS dari doble dubbelkast harga 
Horlogi merk Fa. A. GAOS dari nekel pake radium harga 3.50 ,50 Horlogi merk 
MYSTERIA tjap tawon dari nekel harga Horlogi merk ABDULKARIM pake radium 
dari nekel harga 3.50 Horlogi merk PAHLAWAN Djawa dari nekel harga 3.50 
Horlogi merk MISS RIBOET dari nekel harga 2.50 Horlogi tangan dari mas 14 kr. 
boeat njonjah pake band pita hitam model pesagi ,,oval" moelai harga f 17.50 
sampai 25.— dan jang boeat toean harga 30.— Horlogi tangan dari doble merk 
HECA 4 segi harga 7.50 Horlogi tangan dari nekel merk SULTANA pake radium 
harga f 4.50 Merk SULTANA jang zonder radium harga f 3,50 Horlogi tangan dari 
mas 14 merk ELECTION dubbelkast harga f 25.— Horlogi tangan dari doble merk 
CRONOMETRE CYMA pesagi pandjang harga f 30.— Wekker moelai harga 5.— f 
3.50 dan f f 2.50, Dan semoeanja horlogi wekker dapat garanti 5 tahoen dan 10 
tahoen Sedia djoega lain-lain merk jang sampai tjoekoep. Sedia plaat 
gramophone lagoe dari film bitjara, lagoe Arab lagoe Melajoe jang paling baroe. 
Sedia guitar, viool, mandolien dari Europa kwaliteit No. 1 har- melawan dari 
lain-lain toko dan sedia djoega snar-snarnja. ga Harga jang terseboet di atas lain 
ongkos kirim. 36a Boleh minta prijscourant bergambar dikirim dengan gratis. 


TOKO SIDHODHADHI EIGENAAR SASTROWIHARDJO JOEDONEGARAN DJOKJA. 
Dengan segala hormat. S Memberi bertaoe pada ELANGA toean-toean dan Lid-lid 
Ambtenaren Vereeniging T jang sekarang saja terima 5 . ongkosan bikin ketoe 
oedeng A . 6 model Djokja kagok, dan 4 Ja 1 Solo tjoema f 1.—, paka 4 yse G 
soetra tambah 20 cent, paO OEOONEGARR ke tritik tambah 30 cent, 
SOWIHARDIS. atoer kemodo moebeng tambah 15 cent, Mataram LoeS goe f 
1.20, Bandoeng f 1.10 dan harga ketoe oedeng moelai f 1.75 keatas, lain-lainnja 
barang harga menoeroet keadaan sekarang, saja harap soepaja toeantoean 
saksikan adanja. 4a Melingkan saja jang njenjadang sih 


TONG TERGoosens doe. Toegoe 40 - Telef. No. 329 - Djokja. Djoewal gramofoon 
merk Paillard dari Zwitzerland dan Duitschland. Fabriek Model Koffer I f 27.50 II f 


32.50 94 *) III f 37,50 . 14 * Plaat gramofoon foxtrot 5 bidjie f 5.— 205 f 
Menoenggoe pesenan. 


PERHATIKAN! 
SAKSIKANI 


Electr. Drukker MERAPI Wetan Pasar Tandjoeng Djokja. Sanggoep mentjitak 
segala roepa tjitakan seperti soeratsoerat kabar, boekoe-boekoe, soerat sebaran, 
programma, oelem-oelem, etiket, kartjis nama dan sebagainja. Sedia roepa- 
roepa kertas sampai tjoekoep Sedia djoega tinta matjam-matjam warna : hitam, 
merah, hidjau, biroe, poetih, koening, sawo matang dan lain-lain. Harga 
melawan. 


20 
Menoenggoe pesenan, Directeur - Eigenaar REKSODIPOETRO. 


KABAR - SENANG Electrische Auto — Reparatie Atelier Ng. ROTOSOEMARJO 
Pakoealaman — Telef. 621 — Djokjakarta. Menerima segala pekerdjaan bikin 
betoel Auto & Motorfiets dengan onkost moerah AUTOGENE-SMELTLASCH 
(Pekerdjaän dari boeboetan dan lain-lainnja) dengan onkost direken rendah 
sekali. Memoedjikan dengan hormat 23b 


HOOFDREDACTEUR: HADJI A. SALIM 
DAGBLAD INDONESIA 'OEMOEM 
DIRECTEUR: St. TIRTOSOEPONO 
No. 78 Lembar KEDOEA 

Rebo 5 Augustus 1931 

Penerangan dan Lawannja. 


Dari seorang sahabat kita dapat Dlihat satoe soerat selebaran permoelaannja 
dengan banjak hoeroef besar dan kasar-kasar boenjinja seperti berikoet: 
Ma'loemat. Ra'jat Indonesia, djanganlah maoe diaboei mata kamoe Beli dan 
batjalah risalah jang akan lekas terbit Membela P. P. P. K. I. risalah: Dr. Soekiman 
Menjamboet Terkarang oleh : Dr. Samsi. Bekas Secretaris jang pertama dari 
Madjelis Permtimbangan P.P.P.K.I. Pendapatan bersih akan disoembangkan: 20 
pCt. bagi Comite Penjokong student-student kita di Europa, di Djakarta. (c/o 
Soewirjo). 20 pCt. bagi P. P. P. I. 20 pCt. I. M 20 K. B. I pCt. " S. O. M. P. 1 20 pCt, 
Harga f 1,— ongkos kirim f 0,20. N. B. Pesenan diminta dengan pengiriman harga 
dan ongkos kirim. Pesanlah dengan sigera djangan sampai kehabisan. Adres: 
Baliwerti 12, Soerabaja Sekian kepala itoe. Kita salin semoeanja, sekalipoen 
dengan itoe kita seolah-olah menolong ramai kan penjiaran brochure jang 
hendak didjoeal itoe dengan tidak menghitoeng ongkos advertensi. Tapi 
memang kita ingin, soepaja bangsa kita Ra'iat Indonesia djangan maoe dianoei 
matanja. Maka „diaboei mata itoe mesti mendjadi nasib orang, jang menerima 


pemandangannja digelapkan dan timbangannja di miringkan oleh pengaroeh 
orang Kita merasa perloe memberi ingat bahwa sesoeatoe penjiaran jang seperti 
brochure itoe disertan mengoempoel derma oentoek lima golongan organisasi, 
daripadanja tiga golongan peladjar, — djangan sampai loepa orang menimbang 
dan mengoekoer karat isinja karena kedermaan penoelis dan penerbitnja 
memboekakan djalan bagi sipembeli akan memberikan oeangnja, selebih 
daripada harga boekoenja itoe, kepada lima golongan, jang oemoemnja boekan 
partijnja. Perloe, soepaja bangsa kita djangan kena diaboei matanja, terharoe 
perasaannja dalam satoe perkara, jang hanja menghendaki akal boedi jang 
djernih oentoek membanding dan menimbang Isi soerat selebaran itoe jang 
selandjoetnja lebih poela bersifat membangoenkan perasaan dan tidak 
menerangi fikiran. Marilah pembatja periksa Koetipan dari isinja: Dibelakang 
tabir rapat pendirian dan congres P.P.P. K.I. jang pertama. Toknowisto 
understand Dalam congres P. P. P.K.I. jang pertama di Soerabaja, P. S. I. moelai 
marah sebab oesoelnja ditolak oleh rapat Oesoel tadi mengan doeng maksoed 
mengadjak P. P. P. K. I. soepaja toeroet menabrak perkoempoelan 
Moehammadijah, jang pada waktoe itoe lawan P.S.I. jang terbesar ,,Kalau kita 
mempeladjari risalah toean Dokter Soekiman jang terkenal, jang tertoelis artinja 
habisnja dikarang pada Maart 1931, dan kita membatja kalimat didalamnja: 
„Berita jang tersiar dalam pers Belanda di achir boelan Maart 1931 (mk. 23. 
tjitakan djarang dari ki 


ta), kita laloe menaroeh ketjoerigaan tentang ... ketelitian sipengarang. Toean 
Soekiman jang menerbitkan karangan dengan kesalahan ini, beloem tahoe 
beratnja tanggoengan orang... mengeloearkan pemandangannja di moeka 
oemoem. Oleh karena boekoe itoe tidak diboeboehi „errata“, djadi kesalahan ini 
tidak bisa kita pandang seperti salah tjetak. Mengapa di toelisnja: Mataram, 1 
Maar 1931 pada pengabisan risalah hanja toean Dokter sendiri jang tahoe." 
Sampai disini kita poetoeskan doeloe petikan itoe. Bagi pembatja tentoelah 
soedah njata, bahwa satoe daripada doea tarich itoe keliroe. Njatanja ialah, 
bahwa sementara nasehat risalah itoe disiapkan oentoek tjetakan telah laloe 
poela sedikit masa. Dalam masa itoe tersiar berita, jang menambah koeat alasan 
pemandangan dalam risa lah, tapi tertinggal tanggal Maart 1931 jang dalam 
karangan asli. Oentoek sesoeatoe pembatja jang mentjari penerangan dan 
kenjataan tentoelah pertikaian antara doea tanggal itoe tidak bererti apa-apa. 
Djika terang dalam satoe karangan ada termoeat petikan penjiaran pada achir 
Maart, tidak soekar mendoega bal wa tg. 1 Maart pada penoetoepan karangan 
itoe salah adanja. Tap satoe kesalahan jang sedikitpoen tidak mengenai isi 
karangan Landjoetnja koetipan itoe berikoet ,,Di dalam karangan ini kita akan 
membela P. P. P. K. I., sebab alasan-alasan jang dimadjoekan oleh Dr. Soekiman 
tentang keloearnja P. S. I. I. (doeloe P. S. I.) dari kalangan P. P. P. K. I. boekan 
sebab jang sesoenggoeh-soenggoehnja. Kita mesti tidak mempoenja keberatan, 
kalau Dr. Soekiman memperbintjangkan asas - asas dan djasanja P. S. I. I. di 
dalam pergerakan Indonesia (mk. 32— 37) dan mengeloearkan keritik jang 
beralasan. Djoega kita haroes memberi terima kasih kepada beliau bagi oesoel 
jang termoeat pada penghabisan ri salah itoe. Akan tetapi tidak dengan keloear 
dari badan Permoefakatan dan mentjelatjela, dan memadjoekan sebabsebab 


jang tidak sesoeai dengan keada'annja, kita bersama akan bisa mentjari daja- 
oepaja oentoek mengoeatkan Permoefa katan kita. Terboekti dar peroebahan 
Anggaran Dasar dari P. P. P. K. I., dalam pertemoean jang baroe laloe di kota 
Solo, bahwa badan Permoefakatan kita akan disoesoen menoeroet kemaoean 
kita semoeaOleh karena Ra'iat Indonesia mempoenjai hak minta keterangan jang 
sesoenggoeh-soeng goenja, djadi tidak boleh orang hanja menoendjoekkan jang 
baik-baik sadja, akan tetap sebab jang sesoenggoeh-soenggoehnja 
disemboenjikan, oen toek mengaboei mata Ra'iat Indonesia...... Di sini kita 
poetoeskan sekali lagi koetipan itoe. Perkataan perkataan jang terkoetib itoe 
soenggoeh soedah djaoeh daripada memenoehi sjarat pertoekaran fikiran jang 
patoet. Beliau jang memegang itoe ta' tahoe roepanja membedakan sebab jang 
menjebabkan (aanleiding) P. S. I. keloear dari P. P. P. K. I. dengan hal-hal jang 
mendjadi keberatan P. S. I. I. dalam P. P. P. K. I itoe. Dalam ,,m" 32-37 risalah Dr. 
Soekiman adalah diterangkan Nasionalisme Islam dan bekerdjaan P.S.I.I. satoe- 
persatoe dengan berseboet nama dan sifa dan diterangkan, bahwa, pertama 
(Samboengan lihat sebelah, 


Rapat ramai P.P.P.P.A. di Keboemen, (Hadlir 150 orang.) Pada hari Minggoe (2 
Aug. '23 di Keboemen telah diadakan rapat terboeka dari Perkoempoelan 
Pembasmian Perdagangan Perempoean dan Anak-anak (P.P.P.P.A.) 
dikoendjoengi k.I. 150 kaoem laki-laki dan perempoean. Rapat dipimpin oleh 
toean Soemarno Setelah diterangkan azas perkoempoelan itoe laloe 
pembitjaraan diserahkan kepada 3 orang oetoesan Hoepbestir dari Mataram 
Pertama, Nj. Roeswo mene rangkan dan mengoetapkan banjak terima kasih 
kepada poeblik karena poeteri-poeteri di Keboemen soedah moelai sedar akan 
mendjoendjoeng deradjat kaoemnja, serta akan memerangi pendjoealan kaoem 
poeteri jang di djoeal seperti barang oentoek memoeaskan kesenangan kaoem 
laki-laki Toean Martosoepadmo memerangkan moela-moelanja perkoempoelan 
ini berdiri ialah lantaran terpaksa dengan keadaan jang sangat ngeri itoe. 
Bermoela tiga gadis berasal dari Djawa Tengah jang tertipoe akan dibawa ke 
Medan. Tibatiba seorang Dokter Indonesia mengetahoei hal ini. Oleh karena 
tidak sempat akan mengoeroesi gadis jang tertipoe itoe, terpaksa dia 
menjerahkan hal ini kepada Nj. Koesoemo Soemanten di Medan, soepaja soeka 
menda long gadis - gadis itoe sampai kembali ke negerinja masingmasing. Dari 
Medan diserahkan kepada P. P. I. I. di Djakarta, teroes dikembalikan ke Djawa 
tengah, achirnja telah kembali ketempatnja masing-masing. Toea Darmosoegito 
menerangkan akalnja tengkoelak mentjari gadis - gadis, dengan aka bermatjam- 
matjam. Misalnja di ambil anak (anak angkat) soepaja kelak dapat menerima 
kekajaan nja jang amat besar, karena tengkoelak itoe tidak poenja anak atau 
saudara. Djoega dengan djalan menikah, selang sementara hari dari hari 
kawinnja, di bawalah keloear tanah Djawa. Sesampainja ke tempat jang 
ditoedjoe, atau perem poean itoe soedah terdjoeal, kembalilah ia dengan 
seorang diri ka tanah Djawa lagi, akan mentjar gadis lainnja. Ada djoega dengan 
memasang advertensi di dalam soerat kabar. Oentoek kemadjoean negeri dan 
bangsanja, soedah seharoesnja kaoem poeter kerdja bersama-sama dengan 
kaoem laki-laki. Djoega haroes berhati - hati, mendidik poeterapoeteranja 
djangan sampai kena tipoe oleh akal tengkoelak-tengkoelak itoe Djam 12 lebih 


oetoesan H. B. terpaksa meninggalkan rapat terseboet, berhoeboeng dengan 
waktoe jang amat sempit. Seteroesnja di dalam rapat itoe dimintanja siapa jang 
soeka mendjadi anggauta dan menetapkan bestir. Achirnja rapat terseboet 
berpenghabisan dengan selamat. (I.M.S. P. B. I. di Bandoeng. Soedah berdiri 
tjabang Persatoean Bangsa Indonesia di Bandoeng jang kebanjakan anggauta 
anggautanja terdiri dari bekas kaoem P. N. I. Pelantikan tjabang ini akan 
diadakan dalam boelan ini, oleh oetoesan H. B. di Soerabaja. Toean Abdul Manap 
alias Soebardjo. Djempolan Perhimpoenan Indonesia di negeri Belanda, seperti 
soedah dikabarkan dalam ,,m sekarang berada di Djakarta. Da lam boelan ini 
beliau akan melawat ke-Djawa Tengah bertemoedengan sanak saudara dan fami 


linja. Boleh djadi beliau akan singgah di Mataram. Penoelis „B“ dalam Hoa Kjag 
tidak ditoentoet A Menoeroet keterangan wakil- pemerintah atas pertanjaan 
toean Wiwoho dalam Volksraad tentang penoentoetan kepada pengelis B" dalam 
Hoa Kiao, „B" tidak akan ditoentoet, sebab ketjoeal manti tidak berhasil, poen 
menoeroet anggapan poekroel djenderal B" soedah minta ampoen dalam soerat 
kabarnja. Roepanja pemerintah akan menambah satoe oendang - oendang lagi, 
oentoek menoentoet penoelis jang sampai berlakoe sematjam itoe. Kedai 
terbakar. Goenoeng Melajoe (TanDi djong Balai) seboeah kedai telah dimakan 
api. Keroegian ditaksir ff 1500. Keroegian ini ditanggoeng oleh asoeransi. Apa 
jang mendjadi sebabnja asal api, sedang dijoesoet oleh polisi. (P.A.) 


Komoenis Soewarno. 


Komoenis Soewarno jang selama ini tinggal di pendjara Padang baroe ini telah 
lari dan meninggalkan, pendjara jang mengikatnja Tapi malang bagi Soewarno, 
sebab baroe sadja ia lari sampan di Pariaman, kena tangkaplah ia oleh polisi, 
jang kemoedian daloe dibawa lagi di pendjara. Soewarno terkenal sebagan 
komoenis jang soedah mengadakan sabotage sepoer expres di Djawa, dan 
karenanja ia menerima 12 tahoen hoekoem pendjara. P Karoeng dihoekoem. 
Pendjahat Karoeng jang soedah terkenal namanja sebab di dakwa melakoekan 
pemboenoehan atas diri van Rees, menerima hoekoeman doea kali tiga boelan 
pendjara, sebab menjimpan peloeroe dan sendjata api dengan tidak 
menggoenakan soerat idzin la menerima hoekoeman ini menoeroet poetoesan 
Landraad Bandoeng. (Aneta). Drs. SOSROKARTONO KE WESTKUST Dikeroemoeni 
oleh orang banjak. Di mana-mana namanja soedah populair Drs. Sosrokartono 
telah doea kali mengoendjoengi kotainiah. Setelah doeloe kembali ke Djawa 
makaatas oendangan ajng sangat dari beberapa orang agoeng dari Oost. kust 
ini, pada tanggal 4 Juli jang liwat berbetoelan dengan hari Sabtoe telah tiba 
poela di kota ini dengan menoempang pasawan terbang K.N.I.L.M. Sebaik sampai 
dan toeroen dar kapal terbang telah hadlir bangsawan dari Langkat menjamboe 
kedatangan beliau, dengan auto teroes dibawa ke T. Poera. Pendoedoek Langkat 
tidak ada jang dapat berobat pada beliau karena kedatangan Drs. Sosrokartono 
sekali ini boekanlah sebagai doeloenja lagi oentoek memberikan obat gratis bagi 
poeblik. Di kota Medan djoega dra Sosrokartono tidak diketahoei publik 
maskipoen banjak jang mengintip langkah beliau sehariharian di sini. Lantas 
terberita di Perbaoengan beliau telah mengobati orang banjak ketika pada 
soeatoe hari beliau dapat oendangan dari j.m. Sulthan Serdang. Sesoedah itoe 


sampai sekarang pendoedoek kota ini tidak mendengar lagi kabar tentang diri 
beliau itoe. Ada setengah mengatakan telah berangkat ke Straits oentoek 
mengobati Sulthan of Johore dan Sulthan of Perak. Kabar itoe tidak benar adanja, 
Sebenarnja drs Sasrokartono telah berangkat ke Pakan Baroe dengan melaloei 
Tapanoeli dan Westkust. Dari Pakan Baroe beliau akan berangkat keDjawa 
kembali dengan menoempang pesawat terbang K.N.I.L.M. 


Soeara Pembatja 


Boemboe protes Aniem Sebagaimana pembatja ketahoei, boeat di kampoeng- 
kampoeng Aniem adakan lengganan collectief, dan boeat pengoeroe penagian 
serta keperloean-keperloean lain-lainnja Aniem serahkan kepada agen-agen 
kampoeng. D. loear kewadjiban terseboet boeat kepentingan madjikan 
begitoepoen boeat kepentingan sendiri. Agenagen kamp. soedah tentoe giat 
propaganda di kampoeng, mentjari lengganan baroe, dengan tidak ingat soesah 
pajah, memboedjoek kanan kiri, semoea itoe oentoek keoentoengannja Aniem. 
Boleh dibilang agen-agen kamp. itoelah jang kenalkan pendoedoek kampoeng 
kepada penerangan Aniem, hingga Aniem sekarang boleh ketawa, bahwa hampir 
de segala podjok pendoedoek Mata ram pakai penerangan Aniem. Djadi selainnja 
mendjabat sete ngah2 kaoem boeroeh Aniem mereka indirect djoega djadi 
propanandisnja si Aniem, hingga kita dapatlah mengatakan, kalau agen agen 
itoe boeat kepentingan Aniem ta' boleh hilang (onmisbaar) Akan tetapi soedah 
djadi adan kebiasa'annja kaoem modal oen toek menggaroek oentoeng 
sebanjak-banjaknja, dan ketjilkan ong kos seberapa bisa, walaupoen dalam hal 
ini si modal djadikan kaoem boeroehnja mendjadi korban, boeroehnja jang 
soedah bertahoen-tahoen bergiat menambah kan oentoengnja, jang djasanja 
soedah ta'dapat dihitoeng lag bagi si modal. Begitoe poela dengan tidak 
mengingat kepada zaman jang sesoekar ini, dimana ekonomi ra'iat morat-marit, 
si modal dengan sengadja dan enaknja tarief jang setinggi itoe dipertahankan, 
terlebih poela bagi kaoem melarat dikampoeng-kampoeng jang perloe pakai 
penerangan elektris Bagi mereka ini doeloe terboeka peratoeran collectief 
dengan pembajaran f 1,10 perboelannja Oeang sebanjak ini, kalau kita 
mengatahoei akan kehidoepannja saudara-saudara dikampoeng, soedah banjak. 
Mareka perloe pakai lampoe elektris itoe boekan karena luxe, tapi karena 
memang tahoe goena penerangan elektris, tidak beraboe dan ta' berbahaja 
Tetapi sebagai kita terangkan diatas, Aniem ta'maoe tahoe ini semoea, terboekti 
dengan circulaire jang dikeloearkan oleh Agentschap Djokja kepada Agen-agen 
kampoeng pada boelan Juni jl. dalam 


Dari Medan toean ini berangkat dengan auto melaloei Prapat dan Balige ke 
Sibolga dengan diiringkan oleh saudara Sulthan Langkat. Di sana toean ini telah 
dikoendjoengi oleh orang banjak oentoek meminta obat. Besok paginja toean ini 
telah dikoendjoeng orang banjak kembali ke dalam hotel. Tetapi ketika toean 
terseboet hendak pergi menghadap Res. Sibolga toean Frachinger Arier, seorang 
sahabat beliau jg sama-sama menoentoet peladjaran dahoeloe oentoek memberi 
selamat tinggal, orang banjakpoen telah beramai - ramai poela pergi kekantor 
residen. Setelah toean itoe habis mengoendjoengi Residen de ngan seizin toean 
residen toean dokter terseboet memberi obat jang dikehendaki oleh orang jang 


beriboe - riboe berdiri di moeka pekarangan kantor residen itoe Ketika 
melakoekan obat ini karena hendak mendjaga soepaja tidak terdjadi soeatoe hal 
jang tidak menjenangkan, dihadliri oleh residen sendiri bersama sekreta ris 
beliau, Tengkoe Ibrahim, Demang dan sebahagian besar dari personil kantor itoe 
Di Padang Sidempoean terka bar lagi kedatangan toean ini dengan auto karena 
tidak berhenti, dari belakang telah ditoe roeti orang banjak poela dengan auto 
sampai ke Hoeta Nopan. 


Tahoen ka 


mana diseboetkan, bahwa moelai itoe boelan Aniem tidak terima lagi lengganan 
collectief baroe, sekarang boeat lengganan baroe haroes masoek tarief D. 
dengan pembajaran sedikitnja f 1.90 seboelan (AB 25 watt operan), serta haroes 
bajar waarborgsom f 3.—. Agent kamp. tjoema terima dari waarborgsom 30%, 
sedang sebeloem ada sirculair 50%. Dengan keloearnja sirculaire itoe 
tertoetoeplah bagi Agent kamp djalan oentoek menambah hasil nja, bahkan 
sedikit-kesedikit akan koeranglah djoemlah lengganan collectief, sebab pindah, 
bongkan dll. hingga koerang djoealah hasilnja, sampailah nanti kepada satoe 
tempo, dimana lengganan collectief akan tinggal tidak seberapa, jang akan 
mendjadikan alasan bagi si madjikan oentoek menghapoeskan Agen2 kamp. 
karena Aniem tentoe tidak maoe menggadji orang dengan pertjoema. Kalau 
lengganan collectie hampir habis, apakah jg. hendak dioeroes lagi oleh agen 
kampoenga Demikian daripada keterangan Agen2 kampoeng, dapatlah kita 
wartakan disini, bahwa dengan adanja pertoean baroe tentang tarip, banjaklah 
diantara pendoedoek jg. berkeperloean paka penerangan sama moendoen 
Tjobalah pembatja pikir. Boeat f 1.10 seboelan sadja, soedah berat sekali 
dirasakan oleh pendoedoek kampoeng, apalagi mes ti membajar f 1.90 dan 
dengan f 3 waarborgsom. Apa Aniem tidak tahoe hal ini, ataupoen memang 
disengadja, itoelah tadapat diketahoei. Tapi jang njata, adalah bahwa dengan 
keloearnja sirkoelair baroe itoe, nasib agen-agen dengan otomatis terantjam, 
demikianpoen tidak kita lihat akan keoentoengannja Aniem, lantaran 
peroebahan itoe, bahkan sebaliknja. Keadaan memboektikan, bahwa Aniem akan 
menampak kemoendoeran, djika tidak merobah sikapnja menoeroet djaman dan 
kemaoean ra'iat. Kita ingin sekali menjaksikan, bilamana agen-agen kampoeng 
bersatoe menetapkan sikapnja terhadap pada bahaja jang mengantjam mereka, 
dan oentoek kepentingan oemoem ada baik, kalau mereka beraksi disamping 
Comite Protes Aniem jang soedah ada. Moedah-moedahan C. P. A. ambil 
perhatian dari toelisan saja ini, dan di mana ada, tentoelah kita moeatkan dalam 
mustika" keberatan - keberatan ra'iat tarhadap kepada Aniem. (Z.) 


Pagi ketika toean dokter ini bermalam di Pasanggerahan telah dikoendjoengi 
orang ramai poela oentoek minta obat. Di tengah djalan auto toean ini atjap 
ditahan orang hendak meminta obat Di Fort de Kock toean in baroe mendapat 
kesenangan di mana ia dapat makan dengan sederhana, karena tidak begitoe 
banjak orang datang sebab tidak diketahoei oleh pendoedoeknja, sehingga 
djoega toean dokter terseboet telah sampai ke Padang dan bermalam di Oranje 
Hotel (P. D) 


Epidemiologisch Bullettin Dari Easternbureau Singapore Sampai tanggal 25 Juli 
1931. Alexandrie: 9 pest 4 mati Port Said: 2 pest. Basrah: 2 kolera 2 mati. 
Bassein: 3 pest 2 mati. Bombay, 12 pestraten, 11 kolera 10 mati, 2 pokken 2 
mati. Calcutta, 48 kolera 28 mati 2 pokken 2 mati. Chittagong, kolera 1 mati. 
Moulmein, 2 pol ken. Rangbon, 1 pest, tikoes kolera. Vizagapatam, 1 pokken 
Colombo, 1 pest 1 mati, Bang kok, 1 kolera. Saigon, 2 pokken Caton, 1 pokken. 
Shanghai, 1 pok ken 1 mati. Beurut, 1 pest. Als giers, 25 Juli 2 pest. Bantora 


PENERANGAN DAN LAWANNJA (Samboengan artikel) P.S.I.I. menerima orang jang 
boekan Indonesia, sebab: tiap-tiap Moeslim, bangsa apapoen, jang bernegeri di 
Indonesia ini, wadjib membantoe pergerakan Islam jang didapatinja di sini; ke 
doea P.S.I.I. soeka menjampoerkan diri dalam sidang-sidang internasional, baik 
dangan djalan lantas atas namanja sendiri, atau atas nama Congres Al Islam 
atau oemmat Islam Indonesia, maoe poen dengan pengantaraan pihak lain, 
seperti misalnja dalam Permoesjawaratan Perboeroehan di Genevel); ke tiga P. 
S. I. I. meremboeg djoega perkara - perkara jang berkenaan dengan nasil 
bangsa-bangsa Islam di loear Indonesia. Achirnja pada ,,m 30 dioeraikan 
kekeliroean sikap membatasi karena kebangsaan sepert dalam art. 1 peratoeran 
roemahtangga P. P. P. K. I. jang mengeloearkan P.S.I.I. itoe. Djaoeh sekali 
daripada menjemboenjikan sebab jang sesoenggoehsoenggoehnja, di sitoe telah 
dinjatakan beberapa alasan sikap dan perdirian P.S.I.I., jang mendjad 
keberatannja atas P.P.P.K.I. Tapi segala itoe tidak penting dimata pengarang 
Sebab jang sesoenggoehnja disemboenjikan, katanja. Dan sebab jang 
sesoenggoehnja itoe tidak lain dan tidak boekan, roepanja melainkan 
pertjektjokan karena permintaan P.S.I.I., soepaja Moehammadijah diboykot. Oleh 
karena itoe koetipan tadi dilandjoetkan begini ,,Djadi kalau pada waktoe ini ada 
sebagian dari kaoem Moehammadijah toeroet tjoemak-tjoemik terhadap kepada 
pergerakan dan pendiran nasional Indonesia seperti sebagian dari kaoem P. S. I. 
l., kita akan bertanja kepada kaoem Moehammadijah itoe: Inikah terima kasih 
kaoem Moehammadijah kepada P. P. P. K. 1.?.... Pertanjaan kepada kaoem 
Moehammadijah boleh didjawab oleh kaoem itoe sendiri. Tapi pihak P. S. I. I. 
soenggoehpoen soedah kerap berdiri sedjadjar dengan Md. dalam pergerakan 
Islam tetap mengoeatkan pisahannja de ngan pihak itoe tentang sikap pihak itoe 
dalam politik, jang bersifat anti politik. Tentang itoe P. S. I. I, sebagai badan 
pergerakan politik tidak dapat ditawan atau dibelokkan asas dan sikapnja. Tetap 
dari doeloe sampai sekarang, pendapatan P. S. I. I. bahwa sikap mendjaoehi atau 
membelakangi politik, apalagi menganti politik pergerakan ra'iat adalah satoe 
bentjana dan kesalahan besar, jang patoet diperangi dengan bersoenggoeh - 
soenggoeh dalam kalangan ra'iat, oleh tiap tiap golongan jang bergerak dalam 
politik kemadjoean Indonesia, apalagi politik kemerdekaan. 


1 Semendjak soedah datang oetoesan N V.V. roepanja soedah agak rata kaoen 
kebangsaan toeroet mengerti poela, bahw tjampoer kedalam kalangan 
internasiona itoe tidak mendjadi keroegian pergerakan sesoeatoe bangsa. 


Boven Volta, 24 Juli 1 demam koening 1 mati. Cochin China, 21 Juli kolera 
pertama di Vinhlong, 22 Juli di Travinh. Sampai 18 Juli 1931 Moulmein, kolera 1 
mati Dinjatakan berdjangkit Bombay dan Egypte 24 Juli dan Irag, Palestina dan 


Tran sjordanie 25 Juli karena kolera. Port Said oleh Palestina karena pest 19 Juli 
KOETARADJA Merajakan Mauloed Nabi Moehammad Clm. Orang toelis pada kita: 
Di dalam tahoen ini oentoek merajakan dan memperingati hari lahirnja Nabi 
Moehammad Clm. Moehammadijah Koetaradja kerdja bersama-sama dengan 
J.B. dan oentoek mengoeroeskan hal ini diadakan satoe komite jang diketoeai 
oleh toean Aboe Bakar. Tadi malam soedah dilansoeng kan pekerdjaan itoe 
bertempat di roemah sekolah H. I. S. Moehammadijah jang mendapat koendjoe 
ngan jang penoeh dari poeblik + 750 orang, dan di antaranja kita lihat djoega 
toeroet hadlir toean Mohamad Djelanie Hoofddjaksa, Tengkoe Sjech Saman 
Imam Mesdjid Raja, Tengkoe Hadji Mohammad Lamdjabat im porteur dari lectuur 
Islam jang didatangkan dari Cairo dan beberapa orang lagi Tengkoe-Teng koe 
(oelama) sekitar Koetaradja Djam 9.30 presis ketoea komite 


Sikap dan pendirian P. S. I. I. ini tak pernah disemboenjikan melainkan sebaliknja 
senantiasa dikemoekakan dalam propaganda dan dalam aksinja. Tapi boekan ini 
jang mendjadi sebab P.S.I.I. keloear dari P.P.P.K.I. Maka djika bagi perkara jang 
disindirkan itoe. P. P. P. K. I. menoentoet terima kasih pihak Md. sekali lagi kita 
serahkan toentoetannja kepada jang kena toentoet! Kita landjoetkan lagi 
koetipan itoe ,,Sekarang tabir film bitjara dari „Rapat pendirian dan congres P. P. 
P. K. I. jang perta ma", kita goeloeng, dan poetoesan kita serahkan kepada Ra'iat 
Indonesia, jang maoe tahoe doedoeknja perkara, djadi djangan sampai hanja 
mendengar keterangan dari sebelah pihak sadja. Kalau orang tahoe, apa jang 
soenggoeh - soenggoeh terdjad di belakang kelir, jang kita maksoedkan itoe, 
tentoe orang tidak bisa diaboei matanja dan batoe2 jang soedah terlempar 
kepada badan permoefakatan kita, tidak akan terlempar adanja. Ini satoe 
keanehan loear biasa Pertama sekali risalah Dr. Soekiman dikirimkan kepada 
madjelis Pertimbangan P.P.P.K.I. dan dihoendjoekkan kepada konferens P.P.P.K.I., 
tentoelah dengan mak soed, soepaja djangan mendjadi soeara sebelah pihak 
sadja. Tapi Madjelis dan konferensi itoe tidak memberi pemandangan Hendak 
didiamkan sadja roepanja Kedoea: risalah itoe dikirimkan kepada segala soerat 
kabar dan madjallah Indonesia, soepaja djangan mendjadi soeara sebelah pihak. 
Tapi bantahan jang bertenoe tidak bererti apa-apa. Ketiga: Soepaja djangan 
djadi soeara sebelah, pengarangnja mengadjak hoepbestir P. B. I, dan penerbit 
Sri bertoekar pikiran depan ramai atas risalahnja itoe. Adjakannja tidak 
mendapat kapoel Sekarang tiba-tiba satoe pihak di loear semata - mata Dr. 
Samsi jang melahirkan karangan balasan. Didahoeloei de ngan reklame bagi 
keoentoengan Dan dengan perkataan jang tidak menjinggoeng perkara jang 
mendjadi pertikaian. Tapi penoeh sampai meloeap dengan perkataan, jang 
haroes mengharoe perasaan Dengarkan oleh pembatja seroeannnja: Di dalam 
sa'at kekaloetan di oedara politik ini, kita hanja ... tidak „hanja .... masih 
mempoenjai sa'ir penghiboen hati „Indonesia Raja, jang seringkali dinjanjikan 
oleh pemoeda - pemoeda kita pendjaga ,,Menara Persa toean, jang selaloe 
menjinari halaman Iboe Indonesia Kepada kamoe, karangan pendek ini kita 
sadjikan sebaga soembangsih, pemoeda-pemoeda kita Kepada kamoe, kita 
menaroeh kepertjajaan dan pengharapan sebesar - besarnja tentang persatoean 
kita ! Hanja kamoe jang akan me 


toean Aboebakar berdiri berbijara dan menjerahkan pekerdjaan komite kepada 
Tjabang Moehammadijah Ketoea Moehammadijah Teng koe Abdoessalam 
Meurasa, menerima pekerdjaan komite itoe, dan seteroesnja memboeka 
persidangan lan sesoedah itoe pinpinan madjelis diserahkannja kepada ketoea 
Moehammadijah bahagian Tabligh toean Abdoel Manap. Lebih doeloe 
dipersilahkan toean Maamoen membatja ajat goeran jang bersangkoet dengan 
mauloed dan soedah itoe disoeroeh 3 orang noerid koersoes Islam 
bertoeroettoeroet satoe persatoe naik ke atas mimbar membitjarakan hafalannja 
jang lebih doeloe soedah didikte kan oleh goeroenja. Laloe poersiter 
mempersilahkan toean Abdoellah Raini bendahari .I. B. Koetaradja 
membitjarakan persatoean. Pada pengabisan pidatonja toean Abdoellah Rain 
menjambilkan meoemoemkan kerdja J. I. B. soedah dapat memboeka koperasi 
dan akan memboeka lag meisjesvolksschool. Tidak poela diloepakan oleh 
spreker menerang kan dengan ringkas azas dan toedjoean J. I. B. serta riwajatnja 
moela didirikan oleh toean Sam. Sesoedah broeder Abdoellah Raini mengoentji 
pidatonja, poeriter mempersilahkan goeroe Moehammadijah dan J. I. B. membitja 
rakan Mauloed dengan basa In lonesia jaitoe diambil sebaga koetipan dari 
boekoe berzandji. 


megang obor persatoean pemoeda jang tertjinta Hanja kamoe, jang bisa 
menghapoeskan pertikaian-pertikaian di kalangan kita Hanja kamoe, jang akan 
bisa menghilangkan tabiat kekolotan kita s Hanja kamoe, jang dengan 
keichlasan dan kesoetjian hati bersatoe dan bernaoeng di bawah bendera 
lboelndonesia Hanja kamoe, jang akan ambil peladjaran dari „katja benggala, 
jang soedah seringkal ditoendjoekkan oleh Iboe Indonesia Hanja kamoe, jang 
mendjaoehkan diri dari „soember ratjoen pemetjah persatoean bangsa" Hanja 
kamoe, jang akan bisa mengoeroes halaman Iboe Indonesia dengan seberes- 
beresnja, menoeroet kemaoean ra'iat Indonesia Maskipoen kamoe lebih moeda 
dari kami, akan tetapi kamoe adalah lebih toea dalam ,,Doenia persatoean" 
adanja 


Penoetoep risalah: Tentang so'al P. S. I. I. dan P. P. P. K. kita hanja pertjaja atas 
keramatnja pepatah kita: Wong ala ketara, wong betjik ketitik Soerabaja 22 Juli 
1931 „Tabiat kekolotan" djaseboetan olehnja. Pepatah kolot djadi penoetoep nja 
Kita pertjaja pepatah itoe benar Tapi ta' dapat diambil djadi pedoman. Sebab 
»ketara" dan ketitik" itoe sajang sekali kalau soedah telandjoer, soedah kasep! 
„Ala Ketara!" Tapi sebab terlambat, terlaloe banjak badjingan penipoe dan 
avonturier dan pat hidoep senang daripada ra'iat jang tertipoe, dalam kalangan 
politik, sosial dan ekonomi Betjik Ketitik!" Tapi kebanjakan nabi dan pahlawan 
diketahoei orang, „betjiknja setelah ia tidak ada lagi. Inilah kesalahan pepatah 
kolot jang „keramatnja tidak menolong itoe Sebab itoe terlebih baik kita beladjar 
awas memperhatikan dan menimbang dengan tidak menantikan zaman 
mengentaran kan „ala" dan menitikkan „betjik itoe Djanganlah maoe diaboei 
mata Djika hendak tahoe akan hakikat sikap Soekiman, batjalah risalah 
Soekiman 2). Djika tidak hendak kena diaboei mata, djanganlah membatja 
djawab, djika tidak dapat memeriksa poela barang jang didjawab Persatoean 
penting dan perloe Tapi lebih penting dan lebih perloe haloean jang benar. Lebih 


baik terpisah menoedjoe haloean jang benar, daripada bersama-sa ma 
menoeroet haloean keliroe 


2) Oentoek keperloean ramai risalah itoe Apakah P. P. P. K. I. dapat diteroeskan? 
sekarang boleh dibeli atau dipesan kepada pengarang (adres Bintaran Lor Djok 
jakarta) dan kepada administrasi ,,mustika" dengan harga f 0,50 satoe, 
termasoek ongkos pengiriman. 


Ada satoe djam spreker berbitjara mentjeriterakan serba sedikit perdjalanan 
Nabi Moeham mad Clm. mengembangkan Islam ang patoet ditauladan oleh 
oemmatnja sampai sekarang ini. Djam 11,30 madjelis ditoetoep dengan selamat 
oleh ketoea rapat Tadi sore 26 Juli, diadakan choesjoesj teroentoek bagi kaoem 
iboe dan pembitjaraan seperti jang diatoer boeat kaoem lelaki djoega, tjoema 
ditambah dengan njanjian dan poerdrak Siswoprojo Pemandangan penoelis 
Dengan keadaan mauloed jang soedah dilakoekan itoe, kita toeroet bergirang 
hati, karena dapat diadakan dengan setjara jang ekonomisch. Atas pembitjaraan 
dari 3 orang anak itoe, kita tjoema berharap moedah-moedahan apa jang 
dikatakannja itoe dapat sesoeai dengan makanan roch dan otaknja sehingga 
nanti kita tidak akan melihat lagi, kanak-kanak itoe bermain kelereng dikaki lima 
panggoeng Bioscoop. Ada djoega orang jang berbisik-bisik mengatakan sangat 
sajang sekali, karena ketiga anak itoe tidak berpakaian nasional Islam waktoe 
naik keatas mimbar. Selain daripada itoe menoeroe keterangan dari kawan- 
kawan kita etapi kita tidak melihat, bahwa kawan kita itoe ada djoega melihat 2 
orang resersoer jang dike nalnja, memegang satoe notes 


Mataram 


Persatoean jang tidak tegoeh. Hari Minggoe sore jang baroe laloe, seorang koeli 
bangsa In donesia dipoekoel seorang Tiongtoa madjikannja, dimoeka gedong 
biskoep national-biograp Patoek sampai mendjadi merah-merah di arah 
moekanja Asalnja soedah lebih dari pada biasa. Konon kabarnja, si madjikan 
soedah beberapa hari tidal memberi bajar kepada koeli-koelinja toekang 
tempelkan gambar biskoep, dan letter-letternja. Soedah keliwat sering diminta, 
tetapi selaloe simadjikan bertanggoeh. Si koeli jang merasa bekerdja mentjari 
oepah, dan soedah berdjandji poela, habis kerdja haroe dibajar, tetapi njatanja 
tidak demikian si madjikan memperboea dirinja, timboel rasa bersatoe de ngan 
kawan-kawannja jang kebanjakan masih ketjil dan ... penakoet itoe. Goenanja 
maoe toentoet haknja bersama-sama. Achir kedjadian itoe, simadjikan marah. Di 
maki-makinja sikoeli jang mendjadi ketoea persatoean koeli itoe. Si koeli 
mendjawab: kalau maoe poekoel, poekoellah. Djangan banjak moeloet.... Si koeli 
mendjawab demikian karena adalah pengharapan banjak kawan jang maoe 
menolong nja, daripada koeli-koeli kawannja jang dikiranja soedah betoela betoel 
koeat itoe. Akan tetap boekan itoe jang koeli itoe mendapat. Maka apabila 
simadjikan menangkap pemoeka persatoean koeli itoe, tidak seorang daripada 
koeli-koeli kawannja jang banjak itoe berani mendekat. Seoempama tidak 
pendjoeal - pendjoeal ijs soto d.I.I.-nja maoe memisahkan, entah jang akan 
kedjadian pada diri si koeli jang mendjadi ketoea persatoean koeli jang tida 
tegoeh itoe. (Soeb.) 


Pengadjaran Rajat semangkin loeas. Kemarin sore di roemah salah satoe 
pendoedoek di kampoeng Mendoeran soedah moelai diboe ka satoe pengadjaran 
Rajat. Dalam pemboekaan opisil pengadjaran itoe mendapat koendjoe ngan dari 
orang-orang toea 40 orang, dan dari anak-anak 60 koerang. (Dadoengawoek.) 


Perkoempoelan anti vrouwenroofs. Dari pihak jang boleh dipertjaja kita 
mendapat kabar, bahwa sejang beberapa hari jang laloe, di kampoeng 
Panembahan didirikan satoe perkoempoelan jang dinama kan Tradjoe Trisno. 
Perkoempoelan ini terpimpin oleh toean-toean Soewana, Soedibio dan R. 
Poerwoatmodjo. Jang diterima mendjadi lid tjoema orang Indonesiers jang 
berbadan tegap sadja. Karena dalam perkoem poelan ini dipeladjarkan djoega 
kunst pentjak Adapoen maksoed perkoempoelan itoe, akan mempertahankan 
kehormatan kaoem iboe, baik jang soedah bersoeami, maoepoen jang masih 
gadis dari perboeatannja kaoem badjoel boentoeng. A Konon perhimpoenan 
baroe inh banjak mendapat simpathie dan pendoedoek - pendoedoek kampoeng. 
Dan menoeroet gelagatnja akan bisa mendjadi soeboer. (Dadoengawoek). 


Beloem mendapat goeroe? Doeloe soedah pernah kita wartakan, bahwa di 
Klaten, desa Gondanglegi soedah didirikan satoe komite pendirian tjabang 
Taman Adhie. Barang siapa jang akan masoek mendjadi moerid, ditentoe tan 
datang pada salah seorang komite. 


dengan pensil dan doedoek dibeakang pintoe. Kalau sekiranja benar keterangan 
kawan kita ini disinilah poela kita mendatangkan pengharapan kepada satoe- 
satoenja vertegenwoordiger dari gezag di Atjeh, kalau perloe segala rapat ra'iat 
itoe diamat-amati, kita berharap hendaklah kiranja disoeroeh hadlir orang jang 
mengerti dalam sesoeatoe hal dan pandai memboeat verslag soepaja kelak 
dibelakang hari, djangan sampai ada jang berlainan, apa jang dibitjarakan 
dengan apa jang dirapport kan. Seperti kalau orang jang maoe tahoe tentang 
pembitjaraan dalam mauloed, perloe poela di sitoe hadlir orang jang achli 
tentang histori Islam sedjati 


Abang Adik Ab Ad Ab. Ad Ab Ad. Ab Ad. Ab Ad. Ab Ad 
Ab Ad. Ab. Ad. 

Ab. Ad. 

Ab. 

Ad Ab Ad. 

Ab. 

Ad Ab. Ad Ab Ad. Ab. Ad. Ab 

Abang — Adik. 


Ramai-ramai bersenda goerau. Haaa, gitoe dik. Tjara saudara dan sobat, setiap 
hari mesti ketemoe, dik. Djangan seperti jang soedah-soedah . nDak bang: saja 
bawa koran ni Boeat apa dik, sini kan banjak koran. Semoea saja bundel sebab 


mustika" si. Koran apa itoe? Boekan bang. Ini boekan djantoeng hati kita, si- 
pendekar Keloearan Djakarta ni Ha—tjoba teroeskan; apa maksoed adik bawa 
koran itoe kemari? Baik batja sendiri sadja, bang. Lebih tegas, kan nanti Nee 
tidak, dik. Saja ta' maoe batja koran, selain ,,mustika". Ha-baiklah. Abang 
panatiek betoel roepanja. Koran ini keloearan Krekot. Nomernja 171, tanggal 31 
Juli 1931. Djangan bikin reclame, dik. Ajolah tjepat sedikit. Apa jang djadi 
oeroesannja, inilah jang penting. a —baik, bang. Tjoema perloe di-ingat sedikit 
bang, itoe boekan lembar kedoea, tapi lembar pertama. Ah terlaloe dik. Apa adik 
maoe djadi agentnja?! nDak bang. Na—, tjoba dengan singkat sadja! ja, bang. 
Itoe masoek pagina dalam, dari kolom pertama bagian bawah sampai kolom 
kedoea membawah sedikit. Dan.... dan ...... Diam dik ! Akoe ta' maoe dengar 
lagi. Soedahlah dirobek sadja. Ha-ha-ha-ha-haaaa nDak, bang. Koran itoe bilang, 
kalau di Mataram baroe ada revoloesi. Ha— bagaimana, dik? Sabar, bang. Di 
Mataram sedang ramai dibitjarakan perkara Aniem, katanja. Jang satoe 
menentang Aniem, sebab Aniem terlaloe mahal taripnja, djelek atoerannja. 
Satoenja lagi, mendjilat tiang Aniem. Sebab kelimis lidah jang mendjilat itoe, 
tiang Aniem bisa mengasih hadiah f 1000,— ! Wah penting, dik! ,,mustika" poen 
soedah moeat pertengkaran itoe. Tjoema tentang f 1000,—, Aniem mengasih 
alasan lain. la ta' toeroet tjampoer, katanja. Haa—, bang, Itoe kan sama sadja 
dengan Italial ,,mustika hari ini kan moeat keterangan pemerintah Italia jang 
katanja, Italia tidak berboeat apa-apa terhadap kepada oemmat Islam di Tripoli. 
Tapi inipoen boleh, bang. Semoea toedoehan boleh djoega disangkalnja. Begitoe 
djoega dengan oeang f 1000,— itoe. Wah, dik. Boleh djadi begitoe. Tapi ada 
perkara lain, dik. Dalam ,,mustika", tempo hari soedah menjeboet, bahwa di 
Mataram telah didirikan tiga komite penjokong kaoem nganggoer. Satoe 
didirikan oleh t. J. Drijowongso satoe lagi oleh toean Darmono dan jang achir 
sendiri oleh Mr. Soejoedi, dan kontjo-kontjonja. Wah bang, lebih penting lagi ni. 
Tentoe! ,,mastika" sih! Pendeknja, boleh dah Djangan „eigen roem stinkt” gitoe, 
bang. Penting mal penting, djempol mah djempol, tapi baiklah dioendjoek 
kedjempolannja sadja. Perkara boenga, kan pihak lain jang memasangnja. Tjoba 
teroes, bang Saja tjoema heran, dik. Ketiga oprichter itoe kan tidak berlainan 
koelitnja. Semoeanja ,,merah sawo mateng". Dan maksoednja, bersamaan poela. 
Toean Drijo maoe tolong kaoem nganggoer, toean Darmono maoe menjerang 
penganggoeran, Mr. Soejoedi hendak melenjapkan werkloosheid. Tapi anehnja, 
kok tiga-tiga didirikan di satoe tempat. Apa tidak bisa digaboengkan, dik Mr. 
Soejoedi kan soedah bilang, bang. Komitenja maoe djoega bersatoe atau 
mengadakan federasi, bersama-sama kerdja Ah! Omong kosong dik. Sampai 
sekarang masih berdiri, maski semoeanja tidak djalan Beloem tentoe, bang. 
Tentang masih berdiri tiga-tiganja itoe, betoel. Tapi hal tidak djalannja komite, 
saja tidak berani tanggoeng Dan hal S. B. T. I. gimana, dik? Kabarnja, adik P djadi 
pengoeroesnja? Maaf, bang. Soedah siang ni. Besok pagi sadja diteroeskan. Isteri 
adik beloem menerima doewit. Haa-baiklah. Tapi diminoem doeloe tehnja, dik. 
Selamat, bang Adieu.. ! Censor. 


Kabarnja anak-anak jang akan persekolah djoega banjak, soedah ebih dari 30 
orang. Akan tetapa sajanglah sampai sekarang sekolah toe beloem diboeka, 
karena beloem mendapat goeroe. (Dadoengawoek.) (Hal Taman Adhie, baik 


pembatja mengingat hal ,,H.B.S." jang katanja maoe didirikan djoega, tapi tidak. 
Red. „m 


Lagi koperasi barbier. Sedang diichtiarkan oleh beberapa orang pendoedoek di 
kam poeng Danoenegaran satoe kop rasi barbier dengan djalan mendjoeal andil. 
Pembajaran andi boleh ditjitjil dalam tempo tiga boelan. (C). 


Maoe petik boeahnja, tidak soeka piara pohonnja. Begitoe keloeh kesah seorang 
penjewa roemah di kampoeng Djontomantajan moeka Taman Siswa. Itoe roemah 
disewa f 15 seboelan, dan kalau dilihat dari moeka memang ada pantas. Sebab 
selain itoe roemah bisa ditempata orang beroemah tangga, djoega dapat dibikin 
Toko Tapi sebenarnja itoe roemah sangat menjoesahkan sebab W.C.nja boentoe 
padahal W.C. ter penting. Si penjewa katanja telah beroelang-oelang lapoerkan 
pada eigenaarnja, tetapi setiap lapoen djoega diterima dengan kesang 


goepan hendak diperbaiki. Sebab eigenaarnja ada bangsanja si penjewa, maka 
diingatkan: djangan maoe petik boeahnja kalau tidak soeka piana pohonnja. (Tj.) 


Sikap Sarojo-moedo Hari Saptoe malam Minggoe ddo 1/2 Augustus '31 ini S.M. 
soeatoe perhimpoenan Kampoeng di Brontodiningratan, telah mengadakan rapat 
berhoeboeng dengan akan adanja protes vergadering Aniem jang sedikit hari 
lagi ini akan terdjadi Keterangan bestirnja jang gampang dimengerti dan 
memoeaskan itoe menjebabkan rapat kentara gembira, tapi sajang sedikit di 
kampoeng itoe ta'ada orang jang oeka lengganan Aniem djadi tabisa 
menjaksikan sendiri bagi mana perboeatan-perboeatan perkakas-perkakasnja 
Aniem boeat mendjalankan kewadjibannja terhadap pada lengganan- 
lengganannja, sebagai jang telah dioeraikan tadi, biarpoen begitoe dirasa 
tanengapa, dan pada waktoe itoe djoega rapat ambil poetoesan akan 
mengirimkan wakilnja dalam medan protes terseboet, soekalah kiranja 
melahirkan soearanja tidak ridla sekali bahwa kawan-kawan bangsanja jang 
sama berlengganan Aniem selaloe dapat ganggoean dari pihak jang empoenja 


Pasar hari Saptoe. (Dari Djawa Tengah). Semarang, den 1 Aug Goela. Kemarin 
sore V.J.P. soedah djoeal goela kepala (H.S.) oogts baroe banjaknja 2000 tor 
dengan harga f 7.50 sama salah satoe Exporteur Japan Ini pagi tjatatan harga 
dari Newi York boeat spot tidak beroebah dan jang termijn rata-rata lebih tinggi 3 
punt. Sedang begitoe Londers ada lembekan dari 1/4 d. id. 3/4 d. dan 3/4 d. Ini 
pagi pasar diboeka masih sepi dan harganja djoega beloem beroebah. Boeat S. 
H. S. sedia Semarang kwaliteit bekend ada ditawarkan per karoeng dengan 
harga f 8 zonder perhatian. Dan boeat goela kepala (H.S.) harganja masih tetap 
ialah f 7.50 Beras. Tjatatan harga beras dari loear negeri teroes ada koeat. Ini 
semoea menoeroet kabar lantaran Tiongkok ada di pasar maka tidak poen heran 
kalau harganja beras dari Saigon maoepoen Ragoon teroes naik dan pasarnja 
koeat. Ini pagi Rangoon ada kasih noteering boeat beras Pecto moeatan 
Augustus moeda f 5 cif. Soedah tentoe boeat ini harga orang beloem berani 
madjoe boeat beli sebab pendjoealan - pendjoealan etjeran harganja masih 
beloem begitoe tinggi Beras Longgrain atau Lamtjiam moeatan Aug. soedah 


ditawar dengan harga f 4.80, dan oleh Saigon soedah ditolak dan dikasih harga f 
5, boeat cif. Aug Sementara itoe boeat beras menir Al Spesial, harganja 
poentinggal koeat dan boeat moeatan Aug, moeda teroes diminta dengan harga 
f 3.90 dan ditawarkan f 4, dengan zonder kedjadian Harganja beras Pehtjiam dari 
bilangan Demak, maski tetap sadja dan boeat sedia atau prompt berangkat 
soedah didjoeal dengan harga f 4.60 terima atas kereta paberik menoeroet 
kwaliteit. Beras Pecto sedia maski djoega harga di Rangoon ada naik banjak toch 
etjeran ini pagi soedah dilepas dengan harga f 4.80 Boeat beras Japan petjah 
koelit dan soedah disbsoh poetih lakoenja masih keras dan sedia saban hari bisa 
didjoeal dengan harga f 6.50, sedang boeat jang Huller Japan sedia poen 
sedikitsedikit soedah diberikan dengan harga f 6.05. Menir Al spesial barang 
sedia soedah didjoeal dengan harga 4.25 boeat party-party ketjil. Beras medja 
dari Slawi harga nja masih tetap dan boeat merk KKB atau THT soedah didjoeal 
dengan harga f 6.85, dan jang Tireur THT atau KKB poen soedah dilepas dengan 
harga f 7,55 dan f 7,60. Lain-lain matjam beras beloem kedengaran kedjadian 
djoeal beli. Tapi dari harga-harganja kelihatan masih maoe naik lagi. Kedele. 
Tjatatan harga dari Dairen hampir tidak beroebah. Boeat moeatan boelan 
Augustus soedah didjoeal dengan harga f4, cif. Harga mana, masih bisa dapat. 
Sementara itoe, harganja kedele Taylian, barang sedia, Pengke kwaliteit, masih 
tetap, dan saban hari bisa didjoeal dengan harga f 5,20. Koffie. New York ini 
pagi, ada lebih rendah 15 punt. Keadaan pasar koffie teroes sepi, dan harganja 
hampir tidak beroebah. Palembang-koffie. Tidak ada oeroesan. Maski di Djakarta, 
harganja koffie Palembang, sedia f 15.50, toch di sini masih mahal, dan sedia, 
ada ditawarkan dengan harga f 18. Tapi ternjata, zonder perhatian Lombok- 
kering. Harganja ada lembekan lagi, dan sedia' kwalitit Djoean a inipagi soedah 
didjoeal dengan harga f 14. Djagoeng. Tidak ada oeroesan. Harganja masih sama 
seperti kemarin. Katjang-merah. Harganja ada lembekan dan zonder permintaan. 
Barang sedia oogst lama teroes ditawarkan dengan harga f 3 kwalitit bekend 
Katjang-oese. Harganja djoega beloem beroebah dan sedia kwalitit Rembang ada 
ditawarkan dengan harga f 7,50 Boeat jang Solo kwalitit bisa dapat dengan 
harga f 6. Katjang-idjo. Ada banjak kedjadian dan boeat kwalitit Bima (samsik) 
sedia soedah di djoeal dengan harga f 3 dan jang kwalitit Soembawa, poen 
soedah dilepas dengan harga f4,75. Lantaran barang datang 


sedikit maka harganja katjang idjo djadi tetapi Copra. Harganja masih tetap 
sama dan beloem beroebah. Menoeroet kabar paberik minjak di Broemboeng 
bajar f 8. Tapi paberik Semarang tjoema berani beli dengan harga f 7.60. Minjak 
kelapa. Pasar sepi dan harganja djoega lebih lembekan. Partij-partij ketjil barang 
sedia jang dari 28 3/4 kati perblik, soedah didjoeal dengan harga 3.90. Gambir. 
Harganja ada naikan sedikit dan sedia kwalitit Tiongsiang soedah didjoeal 
dengan harga f 36.50. Boeat gambir kembang harganja ada lembekan lagi dan 
sedia soedah didjoeal dengan harga f 42. Harga mana teroes ditawarkan. Meritja 
poetih. Maski djoega di Djakarta, harganja ada embekan toch harganja meritja 
poetih di sini masih tetap dan partij - partij ketjil sedia soedah didjoeal dengan 
harga f 50. Ketoembar. Harganja tidak beroebah dan sedia partij - parti ketjil 
soedah didjoeal dengan harga f 16. Kemiri. Lantaran barang sedia masih kosong 
maka harganja teroes naik dan sedia kwalitit Bima (Tjwanpek) sedikit - sedikit 


bisa didjoeal dengan harga f 6. Boeat barang sedia jang soedah dikoepas 
harganja masih beloem ganti dan f 13.50 teroes ditawarkan. Asem. Kombali lagi 
barang sedia party-party ketjil soedah didjoeal dengan harga f 6. Kapoek. 
Keadaan pasar kapoek teroes-teroes sepi, dan harganja ada lembekan poela. 
Dibawah ini kita kasih tjatatan-tjatatan harga jang ditawarkan oleh pendjoeal. 
Kwaliteit bekend: Prima Amerika kwalitit sedia 38.— Prima Australia kwaliteit 
sedia 35.— Sementara itoe, boeat kapoek oogst baroe pasarnja poen ada sepi 
dan harganja teroes lembekan Dibawah ini ada harga-harga jang ditawarkan 
oleh pendjoeal. Kapoek kontrak B. Sept./Dec. 36.— Kapoek kontrak C. Sept./Dec. 
f 34.— Widjen. Pasarnja ada sepi dan barang sedia, ada banjak perminta'an. 
Boeat jang widjen hitam ada ditjari dengan harga f 5,50, dan jang widjen poetih 
sedia, ada diminta dengan harga f 6. Gaplek. Tidak ada oeroesan. Berang sedia, 
atau levering Aug. Sept. ada ditjari dengan harga f 0,90, terima pembeli poenja 
goedang. 


Gorrespondentie 


Toean pemb. „Tjindoermarto”, Langsa, permintaan toean akan kita kaboelkan, 
Toenggoe doeloe. Toean Sbd. Karangkadjen. Silahkan. Kita kaboelkan. 


Lekas kirim Postwissel!! LOTERIJ PASAR MALAM SEMARANG HOOFD PRIJS f 3000. 
— Tariknja 15 Aug. 1931 Harga 1 lot. f 4.50 LOTERIJ PASAR GAMBIR BATAVIA 
HOOFD PRIJS f 3000.— Tariknja 7 Sept. 1931 Harga 1 lot. f 4.50 LOTERIJ 
JAARMARKT SOERABAJA HOOFD PRIJS f 3950.— Tariknja 11 Oct. 1931 Harga 1 
lot . f 4.50 LOTERIJ OEWANG BESAR HOOFD PRIJS f 100.000.— boleh pesan 
moelai sekarang. Harga : f 11.35 1 lote lot..f 3.50 Onkost kirim . f 0.35 Lekas 
beli djangan — sampe keabisan. — 14a ONG KHING IN Lotenhandelaar 
Modjokerto 62.86.626.462.867.729.282.867.2 


AWAS! AWAS! AWAS Bersedia sampai tjoekoep. Speciaal Batik SOLO. Kwaliteit 
jang paling aloes. HADIWIJOTO Kaoeman Soememen SOLO. 39a. 


eseseseseseseseseressee MAMPIRLAH DI HOTEL SLAMET KEBOEMEN 52 a 
SOGOROSOEMOEDEVOSOSOSOSOE 


Dr. NOTONINDITO & Co. Kantoor voor Accountancy, Belasting-, Commercieele en 
Rechtszaken. Memegang segala oeroesan ACCOUNTANT dan ADVOCAAT Bikin 
beres boekoe dagang, oeroesan civiel, crimineel dll. Memberi peladjaran 
Boekhouden ca., djoega dengan soerat. Kantoor di Bandoeng, dipegang oleh Dr. 
Notonindito sendiri. Boeat oeroesan penting boleh panggil Dr. Notonindito 
dimana 58 a tempat ada oeroesan. Filialen dimana-mana tempat. 


TIONAL BIOGRAD AT omdat - alasan INI MALAM — FILM INDONESIA — INI MALAM 
»Roesia Gadis Preanger” 100% muciseerend 100% 


Bagoes dan Ramee 


Harga biasa ! 


Harap semoea Kaoem Nationalist njatakan „Kemadjoean Industrie Indonesia”. 56 
a 


4 
Ga 


WOENSCHE 


| 

933 „TAN HOO LIEF 
KELINGAN 22 

27 

DJOKJAKARTA. 

E 

je. R 

ALOON - ALOON DJOKJA 
ASA JAN 

TELEFOON No. 275 
Boeat Tanggal 3 en 4 Augustus 1931 „Madam Satan 
TAL AIL 


TOX MOVIETONE TEATUIRE Wilh VICTOR MAAGIEN MYRNA IOY DAVID ROELINS 
ROY DARC Obected by JOHN FORD Story by Talbot Mundy 


Rebo Tanggal 5 dan berikoetnja. esese see eseseseseseseseseseseseseses 


SOSOEBONONOSOESOESOE GOES NOEDEVO VICTOR MAC LAGLEN - MYRNA LOV 
dengan pake teks Belanda. Ini film bitjara Inggris dan Arab 


100% Di Pertjaja Penonton 100% Misti poeas hati boeat mendengarkan lagoe- 
lagoe jang merdoe dan special. PERLOEKAN DATANG DI GEDONG CAPITOL 
BOEAT BOEKTIKAN. Bisa dapet beli di loket origineele gramophoonplaten 
seperti: THE SINGING FOOL-IN GAY MADRID SWING—HIGH-SALLY—SHOWS OF 
SHOWS -— AL JOLSON'S MY MAMMY—SONG OF THE VOLGA BOATMEN 


ALHAMBRA - THEATER DJOCJA 


H.OOR.Ten21E 

Heden en Volgende Avonden WILLIAM FOX MUZIKALE EXTRAVAGANCE 
gsesesesesese 

TOOOTEROES 

BOESODOOROSOE 

GOENDETOESOESOE 


A Magnificent Carnival of Singing and Dancing Een verzameling van de mooiste 
vrouwen van Hollywood en Broadway. Het is een der beste Revue's welke ooit 
werd geproduceerd en keurig gespeeld door artisten van naam, die samen een 
all star cast vormen. 


H.R. en ZIET. 
SESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESE 


Membikin dan Djoeal GENTENG (atap roemah). Dari matjam-matjam roepa serta 
matjam-matjam oekoeran harga per 1000 bidji moelai f 6.— sampai f 9.— lain 
ongkos. Keterangan boleh minta pada H. ASNGARI 16 c Kp. Ledok-Koelon - 
Bodjonegoro N.I.S. DODE DANOEDOESOETEVENS DE DANOENDANG SOEDOENG 
Sesesesesesesesesesesesessesesesesesseseseseses HOTEL AAIATO 


DJOCJA 
SOSROWIDJAJAN 
TELEF. 773 


Hotel jang paling lama dan jang terkenal. A Kamar-kamar bagoes dan sehat, 
Penerangan listriek dan waterleiding. Disediakan „RESTAURANT SINGAPORE" 
bisa dapet matjammatjam makanan dan minoeman. Sedia Autogarage. 
Memoedjiken dengan hormat. 1e ONG TONG TE BANDOEDENOENDS DEN DE DE 
DEDEDEDOENG 


oeseseseseseseseseseses BANKET BAKKERI INDONESIER SOSRODIMEDJO 
NGASEM DJOKJA. S Djoeal segala roepa koewih-koewih, dan djoega ada jang 
djoealan keliling pake merk terseboet di atas 220 f Menoenggoe pesenan, 
SOESODOESOE assade Bertempat di Djokja. IKEM Gouvernementsvroedvrouw 
le kla (Doekoen beranak). NGASEM (lor pasar). Djoega mendjalankan praktijk 
particulier. 210 f 56.626.626.498.6.98.6162.86.626.626.48.616.626. 


Selaloe sedia: 
roepa-roepa matjem 
Wekker, Harga moelai 


boeatan Duitschland 


f 2.— sampe f 13.50 
dan 


Lontjeng tembok, Gong dan Westminster merk: Junghans - Mauthe dan G. B. 
semoea boeatan Duitschland f 18.— sampe f 50.— harga moelai dengan 
disertakin soerat tanggoengan 5 tahoen. Harga bersaingan ! ! Memoedjikan 
dengan Hormat, TAN HING SOEN. 11ca 


PENOELOENG! PILL SPORT Pill Sport adalah namanja seroepa obat Pill jang 
sangat mandjoer dan moestadjab, serta didapatkan oleh obat-obatan bangsa 
Tiong Hoa jang ternama. Pill Sport ada terbikin dari akar-akaran dan obat-obatan 
Tionghoa hingga tidak membahajakan bagi siapa jang pakai. Pill Sport boekan 
sadja ada amat bergoena dan sanga penting sekali bagi sekalian Sportman dan 
Voetballer jang koerang tjoekoep koeat tenaganja dan bernapas pendek, hanja 
Pill Sport ada besar Kafaedahannja bagi sembarang Lelaki. Bila orang makan Pij 
Sport nistjaja dengan tempo sekedjap sadja orang merasa terperan djat, karena 
orang lantas bisa marasakan beberapa matjam kasenangan: Berparas merah, 
Bernapas pandjang dan Bertenaga Oelet serta tidak gampang loepa. Hingga 
diharap ia lantas bisa Tjerdik Awas! Awas! Orang perempoean dilarang keras 
makan ini Pill, sebab ini Pill speciaal boeat menoeloeng orang lelaki. Harga per 
botol f 6.—. PILL BOBOT Pill jang sangat moestadjab dan amat bergoena sekali 
boea soeami istri, jang senantiasa merasa pegal dan Masgoel karena sedari ia 
menikah bertahoen-tahoen beloem djoega sang istri beroleh anak. Bila 
perempoean dikasih makan ini Pill boekan sadja ia merasa girang, sebab lantas 
bisa doedoek-peroet hanja djoega ia poenja tenaga ada lebih koeat dan segar 
dari sebeloemnja makan ini Pill Awas! Awas! Perempoean jang tidak bersoeami 
atau soeami nja djoestroe di dalam berpigian „dilarang keras makan ini Pili 
Harga per botol f 5.— LOTION SI „PELET" Lotion si „Pelet" soedah tidak poedji 
poela tentang keman djoerannja dan kegalakannja. Lotion si „Pelet" ada amat 
bergoena boeat lelaki dewasa akan madjoe kemedan peperangan, dengan 
pertoeloengannja si „Pelet" orang nanti bisa ditjinta, disajang dan terinda serta 
dirindoei oleh lawannja. Harga per botol f 3.50 Obat-obatan jang terseboet 
diatas, lain ongkos kirim serta atoerannja pake ada sama obatnja, sementara 
namanja pembeli dipegang Resia HOOFD DEPOT ,,Nasional" Wonotjolo-straat 65, 
Sepandjang S.S. OIL 18 a 


BARANG BAIK HARGA SOEDAH MOERAH (TOEROEN INGAT S. T. SJAMSOEDDIN 
INGAT Batikhandel & Batikkerij Kaoeman-Djokjakarta. Sedia sekalian matjam- 
matjam batik keloearan Djawa-tengah teroetama SOL( dan DJOKJA dari 
bermatjam ragi dan tjorak (babar) tjolok jang model-model. Har ga percodi 
koerang lebih : SOLO. DJOKJA. 


26 - 30 - 35 sampai 60 lebih Sain pandj 24- 28-3. Saroeng 20-25-3 Selendang 3 
20-24-28 Kain kepala … 


Kain pandj Saroeng Selendang Kain kepala 


18-20-3 20-24 - 30 16-18-25 15-18-20 


60 lebih 45 33 


djoega, seperti kain pandjang moelai harga Jang lebih haloes disediakan 4-5 - 6 
samai f 15.— per lembar — Pesanan banjak sedikit dikaboelkan. APALAGI Dan 
selamanja dikirim rembours. Tapi sebo BOEAT SOEDAGAR-SOEDAGAR lehnja 
diharap pemesan kirim oeang lebih doeloe 1/4 atau 1/5 dari besarnja pesanan 
Baik jang ta disetoedjoei boleh kembali. 


43 a 
Harga tanggoeng melawan. 


gseseseoesesesesesesese 3 BOEKHANDEL en DRUKKERI M.J. BRADARA DIEATA 
Katja-katja wetan 132, Telef. 2725 — Bandoeng 4 2de handsche boeken Boeat 


anak-anak H.I.S. Schakelschool, H.C.S. enz Buil - Zonne schijn Deel: I, la, Ib, II, Ila, 
II, IV V. VI, VIL VII á f 0.30. Lighart - De wereld in Deel: 1, III, IV. VI, VII, VIII à f 
0.30 Hollander-Kort en Goed Deel: |, II, Illa, Ib, IVa IVb, Va, Vb, Vla, VIb á f 0.25 


Bernard-Stap voor Stap. Deel: I, IV, V VI, VII, VII, IX, X. XI. à f 0.15. Ongkos kirim 
20% Kirim wang lebih doeloe. Prijscourant gratis. 3 Sedia boekoe pengadjaran 
jang baroe. 19a DOESODOON NOEDEOSOEDEG 


THE BEST ADDRES TON GENTIEMENS SUITS BAGOES en MOERAH. Segala Kain- 
kain voor Pakean Toean-toean ada sedian Di Potong dan dikerdjakan oleh 
BERMANE COUPEOR DARI SOERABAIA. Harap njatakan tentoe senanga TAN PIAN 
HOO TAHOES LODJI-KETJIL 4 — DJOKJA 2141 


) MOHAMAD DJALI 6 (SOEMATRA 6 BATIKHANDEL & AGENT COMMISSIE Post Box 
No. 15 PEKALONGAN Telegram-adres „DJALI 6 Batik-batik Pekalongan soedah 
diketahoei, saudagarsaudagar batik-batik, beratoes-ratoes matjam babaran dan 
6 kembang-kembangnja jang bagoes-bagoes, jang menjenang kan pada 
sipembeli Persediaan banjak batik-batik kaloearan baroe, babaran G baroe, dan 
model baroe, HALOESAN, SEDANG dan KASARAN, seperti Saroeng-saroeng, Kain- 
kain pandjang S pingir, dan Kain pandjang boenton, moelai dari harga jang 
paling moerah sampai harga jang paling mahal. 6 Silahkanlah Toean-toean 
saudagar batik-batik, atoe pesanan boeat pertjobaan, moedah-moedahan 
mendjadi per6 samboengan besar. Harga menoeroet Pasaran di Pekalongan, 6 
kiriman jang tidak accoord kembangnja ataupoen harganja bisa saja ganti 
dengan lain batik. Pengiriman dengan G REMBOURS atau oeang lebih doeloe 3 
46 a SS 


Het Hima Huis Gondomanan 62 - Djokjakarta - Telefoon 904 


Mendjoewal melainkan fiets klas ! jang soedah terkenal merknja. Seperti merk: 
HIMA, SIMPLEX, GAZELLE, RALEIGH LA FRANCAISE, DIAMANT dan lain-lainnja. 
Djoega mendjoewal HUURKOOP moelai dari f 6.-- saboelan. — Marilah datang 
menonton-menonton boleh PRODEO. 2017 


»TOKO COLUMBIAN TELF. No. 546 Malioboro 103 -- Djokjakarta Adres boeat : Tjet 
duco, Band auto, Minjak motor, Bikin dan bekleeding kap Auto dan lain-lainja. 


Ada sedia: Speda Raleigh dan Lampoe (plentong) Philips dengan fitting biasa 
(normaal). Menoenggoe order 2.b 


Berita Administratie Pendoedoek — Semarang dan Daerahnja Boleh mintak 
berlangganan dan berhoeboeng Advertentie ,,mustika". Dagblad Indonesia 
Oemoem — — — pada Kita poenja agent toean Soemadi SEMARANG 5e 
DJEROEKWEG No. 15 


Pendoedoek 


Soerabaia dan Daerahnja. : BERITA ADMINISTRATIE Boleh mintak berlangganan 
dan berhoeboengan advertentie ,,MUSTIKA". Dagblad .— Indonesia Oemoem — 
pada — HOOFD-AGENT ,,mustika" Toean ABDULRACHMAN Djagalan G. 4. — —No. 
14 — Soerabaia 15 a 


- BATIKKERIJ -6 SJAJENGGANANOSO 
DAGEN 
DJOCJA. 


4 HUTEL TANTIE SAKONG Di KALIOERANG (Djokjakarta) EE Berdiri tahoen 1928. 
Sedia 9 Kamar Moela UNI 1931 tambah 4 pavilioen. Sewan Kamar dari f 1.— 
sampe f 2,50 satoe boelan f 20.— t/m f 60.— dapat bekakas roeparoepa, lampoe 
electrisch, waterleiding dengan rawatan tjoekoep EHEERENEN HEEREDENEREN 
EIGENAAR R. Sd. POEDJOPRATOMO Djocja — Telef. No. 507 24 a 


BERDAGANG dan BIKIN KAIN BATIK. 


Menoenggoe pesenan 25 a SSoesoesoe PENATOE „STEUN ELKAAR" ADRES boeat 
mentjoetjikan pakaian stellan dan lain-lainnja. Lebih moerah, lebih tjepat dan 
lebih bagoes daripada lain-lainnja was scherij, alhasil tentoe menjenangkan. 
Salah satoe dari tarief: PER STEL hanja f 0.15 Semoea barang dalam kota 
Mataram kita ambil dan anterkan sampai roemah. TJOBALAH DOELOE. 


PRANGSOEBAKA T. SOEROKARSAN No. 14 — DJOKJAKARTA. 


130 


